07/2005 Rp28.000 + 2CD 


= LYNX 


DO MORE WITH LINUX & OPEN SOURCE 









Mandriva Versi Ringan DIO 


MENGGUNAKAN 


WE BAIN & 
DI LINU 


Komunikasi dengan menggunakan webcam melalui 
jaringan sudah bukan hal yang luar biasa. 
Tapi, bagaimana menggunakannya di Linux? h66 .,, 





y 














Red Hat Gratis? 


Distro yang meraja 
popularitasnya semenj 
Tapi, benarkah Red H 





enterprise ini menurun 







DROD: JRHD 


Permainan penuh trik-trik 
jahil 


Ethereal 0.10.11 


Protocol Analyzer tangguh 








Linux yang Semakin Dewasa 

Melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam 
tubuh Linux semenjak kemunculannya kali pertama 
di tahun 1991. h34 

















Freeciv 2.0.1 sama Instalasi CVS Server 
Bentuk peradaban sehebat “Walter Membangun lingkungan pengembangan program bagi 


mungkin pada game ini para developer, dari penentuan versi, log perubahan, 
: enyatuan kode-kode, dan lain-lain. h56 

LiteSpeed Web oes 

Server 2.0.4 


Aplikasi mirip Apache, dengan}. : 
kecepatan 6x lebih besar p 





























Tool-tool Network Monitoring 
— Membandingkan 6 buah tool aplikasi yang 
b= = berguna untuk memonitor jaringan Anda. h26 


301063 




















995152 











8 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





DARI REDAKSI 


Seuntai Kata Dari Kami 








Saatnya Warnet 





Bermigrasi! 


elama bertahun-tahun, masyarakat In- 
donesia menikmati fasilitas murah sewa 
Salah satu 
penyebab tarif bisa murah, karena warnet itu 


warnet berbasis Windows. 


menggunakan software secara ilegal. Bukan 
rahasia lagi, hampir semua pengusaha warnet 
melakukan pelanggaran hukum dengan mem- 
bajak software. Ada beberapa warnet yang telah 
lama menggunakan Linux, namun jumlahnya 
tidak signifikan. Bagaimana sekarang? 

Ketika sweeping warnet oleh polisi di ber- 
bagai kota terjadi beberapa waktu lalu, situasi 
berubah drastis. Suasana beda itu tergambar 
dari diskusi para pengelola warnet di milis aso- 
siasi-warnet@yahoogroups.com. Banyak penge- 
lola warnet akhirnya memilih bermigrasi dari 
Windows ke Linux. Yang istimewa, umumnya 
pelanggan hanya merasa kesulitan pada permu- 
laan memakai Linux. Di hari-hari berikutnya, 
pelanggan yang menggunakan warnet untuk 
browsing, chatting, dan e-mail, tidak menemui 
kesulitan. Kecuali, pelanggan yang ingin main 
game berbasis Windows. 

Ada pertanyaan menggelitik, mengapa baru 





sekarang warnet bermigrasi? Mengapa tidak 
dari dua tahun yang lalu, saat UU HaKI diber- 
lakukan di Indonesia? Beberapa pendapat di 
seminar dan milis menyebutkan, penggunaan 
software bajakan hanya dapat dihapus bila 
ada penegakan hukum oleh pihak berwajib. 
Pendapat itu masuk akal, karena masih banyak 
pengguna komputer yang “merasa” belum bisa 
menggunakan Linux. 

Warnet tidak beralih ke Linux antara lain 
karena takut kehilangan pelanggan, operator 
belum terbiasa, dan belum banyak program bill- 
ing dan game di Linux. Tersebarnya informasi 
bahwa Linux sulit digunakan dan tidak user- 
friendly, turut menghambat penetrasi Linux ke 
warnet. 

Padahal, Linux saat ini tidak seperti yang 
dulu. Kalau pun masih belum tersedia beberapa 
aplikasi, penghematan biaya dan legalitas akan 
membuat warnet tetap eksis bersama Linux. Jika 
semua warnet bermigrasi ke Linux, kami yakin 
para pembuat program billing dan game akan 
menyediakan karyanya untuk Linux. Tunggu 
apa lagi? 0 


PINPOINT 





PUBLICATIONS 





Ea Ce 





BACAAN PENGGEMA 


PERKAWINAN 






www.infolinux.web.id 





RUSMANTO 
PEMIMPIN REDAKSI 


(rus@infolinux.co.id) 


=LINUX 
Kontak 


E-mail redaksional: 
redaksi@infolinux.co.id 


Klinik bantuan Linux: 
klinik@infolinux.co.id 


CD yang bermasalah: 
redaksi@infolinux.co.id 


Mailing-list pembaca: 
pembaca@infolinux.co.id 
mendaftar: 
pembaca-subscribe@infolinux.co.id 


Ingin mengirimkan naskah: 
submissions@infolinux.co.id 


Sirkulasi: 
sirkulasi@infolinux.co.id 


Situs: www. infolinux.web.id 


Alamat surat ke: 

Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 
Telepon: (021) 315-3731, 
230-5318, 316-2108 

Faksimili: (021) 315-3732 


Berlangganan InfoLINUX atau 
pemesanan edisi-edisi sebelumnya: 
Telepon: (021) 4682-6816, 
461-6779 

Faksimili: (021) 4682-6817 





INFOLINUX 07/2005 3 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








InfoLINUX 07/2005 


Indeks 








Dari Redaksi 3 
Indeks 4 


Berita dan Profil 

Red Hat Sang Pencuri Perhatian 6 
Java Versi Open Source 7 
Intel Membentuk Grup Open Source 7 
Profil: R. Anton Raharja, Programer & 7 
SysAdmin di Linux 

Tool-tool Linux Baru bagi Embedded System 8 
Spec Keamanan WLAN Di-Opensource-kan 8 
Nokia Mulai Ber-Open Source 9 
Seorang Remaja Menciptakan GNU/Linux 9 
Profil: Erwien Samantha, SysAdmin & 9 
Integrator di Linux 


Opini 

I Made Wiryana: 10 
Presiden SBY, Jangan Ulangi Kesalahan ABRI 
Budi Rahardjo: 11 
Obsesi pada Komputer 

Michael S. Sunggiardi 12 
Bisnis Baru Mengandalkan Teknologi Informasi 
Surat Pembaca 14 
Pengantar Ulasan 16 
Ulasan Hardware 

Gigabyte GN-BTD02 17 


4 INFOLINUX 07/2005 


INFO 


ASUS WL-330g 

ASUS WL-530G 

Allied Telesyn AT-ARW256E 
Belkin ADSL Modem 

Allied Telesyn AT-FSW708 


Ulasan Distro 
Red Hat Enterprise Server 4.0 
Mandriva Linux 2005 Limited Edition 


Ulasan Software 
Traffic-Vis 0.35 
Unison 2.9.1 


Ulasan Game 
Clanbomber 
Zarch 


Ulasan Buku 

Optimizing Linux Performance 
Linux iptables Pocket Reference 
Linux(R) Quick Fix Notebook 


Pengantar Adu Software 


Adu Software 
argus 2.0.5 
nagios 1.2 

iptraf 2.7.0 

ntop 3.0 

mon 0.99.2 


www.infolinux.web.id 


17 
18 
18 
19 
19 


20 
20 


22 
22 


24 
24 


25 
25 
25 


26 


27 
27 
28 
28 
29 














ipgrab 0.9.8 
Software Pilihan 
Info CD 


Bisnis 
Linux di Perusahaan Internet Business 
dan VSAT 


Komunitas 


Apa Sih Sebenarnya... 
SOAP? (Bagian 1) 


Klinik 


Tutorial 

Menampilkan Kontributor Linux dengan 
Menarik (1) 

Setting CVS Server dan Cara Penggunaannya 
Integrasi User Account dengan LDAP (1) 
Memasang Kamera Video Webcam 
Memproses Dokumen Microsoft Word di Web 


Info Harga 
Teka-Teki Linux 


Edisi Mendatang 





29 


30 


33 


42 


44 


46 


48 


50 
56 
62 
66 
74 
78 
80 


82 


BERITA 





Sekilas Info dari Dunia TI 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








6 


MDebian GNU/Linux 3.1 akhirnya rilis!! 
Penantian lama akhirnya terbayar sudah. 
Rilis Debian kali ini menggunakan kernel 
2.6.8 dan 2.4.27 menyertakan paket-paket 
software yang sangat banyak, seperti K 
Desktop Environment (KDE) 3.3, Gnome 
desktop 2.8, GNUstep desktop, Xfree86 
4.3.0, Gimp 2.2.6, Mozilla 1.7.8, Mozilla 
Thunderbird 1.0.2, Firefox 1.0.4, Post- 
greSQL 7.4.7, MySQL 4.0.24 dan 4.1.11a, 
GCC 3.3.5, Apache 1.3.33 dan 2.0.54, 
Samba 3.0.14, Phyton 2.3.5 dan 2.4.1, Perl 
5.8.4, dan lainnya. 

Rilis Debian ini merupakan kali per- 
tama yang menyertakan OpenOffice.org 
(1.1.3). Debian 3.1 juga menawarkan fitur 
integrasi kriptografi software dalam dis- 
tribusi utamanya. OpenSSH dan GNU Pri- 
vacy Guard juga disertakan dalam instalasi 
defaultnya, dan enkripsi yang kuat diser- 
takan dalam web browser, web server, 
database, dan beberapa aplikasi lainnya 
dalam Debian rilis kali ini. 


mNetscape 8 yang dirilis pertengahan 
Mei 2005 lalu mengalami nasib sial. Hanya 
baru berselang 12 jam sejak rilis, telah 
ditemukan sebanyak 3 buah bug pada 
Netscape terbaru ini. Akhirnya, Netscape 
8.0.1 pun dirilis untuk memperbaiki bug- 
bug tersebut. Mengenai detail-detail dari 
perbaikan yang dilakukan pada Netscape 
8.0.1 telah di-posting pada situs Netscape, 
yaitu  http://browser.netscape.com/ns8/ 
security/alerts.jsp. 

Sedangkan, Netscape terbaru dapat 
diperoleh di http://browser.netscape.com/ 
ns8/download/default.jsp. 


m Xandros, yang merupakan pengembang 
solusi Linux yang easy-to-use, mengu- 
mumkan rilisnya Xandros SurfSide Linux. 
Produk desktop baru ini hadir dengan 
komunikasi seluruh dunia Skype-to-Skype 
yang gratis dan sebuah headset USB Plan- 
tronics combo, “ready to plug in and call.” 
Xandros SurfSide Linux tersedia pada situs 
Xandros dengan harga US$99,95. Karena 
merupakan penawaran yang terbatas, Xan- 
drox SurfSide menyertakan bonus voucher 
hingga 120 menit untuk menelepon gratis 
menggunakan SkypeOut ke nomor telepon 
manapun di dunia. 


INFOLINUX 07/2005 


Red Hat Sang Pencuri 
Perhatian 








N 


khir-akhir ini berita-berita menge- 
A= sepak terjang salah satu distri- 

busi Linux tertua, Red Hat, ramai 
dibicarakan diberbagai media. Apalagi, 
setelah awal Mei 2005 lalu muncul berita 
mengejutkan, yaitu mengenai pertemuan 
antara CEO Microsoft, Steve Ballmer dan 
CFO Red Hat, Matthew Szulik pada akhir 
Maret 2005. Pertemuan yang berlangsung 
lebih dari satu jam ini terjadi di sebuah 
restoran di New York, yaitu McCormick 
& Schmick. Sebuah sumber mengatakan 
bahwa Microsoft-lah yang merencanakan 
pertemuan ini. 

Sayangnya, Red Hat menolak untuk 
berkomentar mengenai hal ini. Akan tetapi, 
pemimpin Microsoft, Bill Gates, walaupun 
bukan mengomentari mengenai pertemuan 
tersebut, mengatakan bahwa Microsoft ter- 
tarik untuk mengadakan pertemuan dengan 
perusahaan-perusahaan open source. 

Padahal, Microsoft memberikan duku- 
ngan software-software proprietary yang 
tetapmerahasiakankodesource-nya.Sedang- 
kan Red Hat mendukung programming 
open source, yaitu kode source boleh dili- 
hat, dimodifikasi, dan didistribusikan secara 
bebas oleh siapapun. Bahkan produknya, 
Red Hat Enterprise Linux, merupakan salah 


www.infolinux.web.id 


satu contoh proyek paket open source yang 
paling sukses secara komersial. 

Kesuksesan RHEL pada pasar Linux di 
berbagai negara membuat vendor-vendor 
lainnya ingin ikut terlibat. Seperti yang 
dilakukan oleh pemimpin utama Dell, 
yaitu Michael Dell yang menginvestasi- 
kan US$99,5 juta dari kantongnya sendiri 
ke vendor Linux Red Hat. Michael Dell 
melakukan investasi ini pada Januari 2004. 

Dell memang sejak lama tertarik untuk 
terlibat dengan pasar server Linux. Con- 
tohnya, pada Oktober 2004, Dell dan Novell 
setuju untuk menggunakan SUSE Linux En- 
terprise Server9 pada beberapa server Power- 
Edge dari Dell. 

Yang lebih menarik perhatian adalah ker- 
jasama antara Red Hat dan IBM. Beberapa 
waktu lalu, IBM dan Red Hat memperke- 
nalkan program migrasi server Solaris-ke- 
Linux yang menyertakan Solaris to Linux 
Migration Factory, dan menawarkan solusi- 
solusi dan dukungan untuk membantu para 
pelanggannya bermigrasi dari server-server 
Solaris ke server-server Linux yang multi 
platform. Gerakan yang dilakukan IBM 
dan Red Hat ini tentu dimaksudkan untuk 
menekan keberadaan sistem operasi Solaris 
yang merupakan produk Sun. Ô 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Java Versi Open Source 


pache Foundation menawarkan untuk 
membuat versi open source dari Java 
untuk desktop. Dengan nama proyek Har- 
mony, bertujuan untuk menulis dari awal 
Java 2 Standard Edition (J2SE), yang diper- 
lukan untuk menjalankan program-pro- 
gram Java pada desktop-desktop PC. 
Proyek ini diprakarsai para anggota dari 
Apache, sebuah yayasan yang membelaka- 
ngi beberapa produk open source populer, 
serta individu-individu lainnya yang terli- 
bat dalam pengembangan Java. Pihak-pi- 
hak yang terlibat tersebut berencana untuk 
menciptakan sebuah Java virtual machine, 
yang berkaitan dengan pustaka-pustaka dan 
pengetesan software, semuanya akan terse- 
dia dibawah lisensi open source Apache. 
Sun merupakan pembuat utama dari 
J2EE dan memberikan tool-tool testing 
dan sebuah referensi implementasi untuk 
memastikan kompatibilitas diantara lisensi- 
lisensi software Java yang berbeda-beda. 


Apache 





Perusahaan Sun tidak membuat software 
J2SE dengan lisensi open source karena per- 
timbangan legalitas dan pelanggan serta me- 
ngenai kompatibilitas Java. 

Runtime Java sendiri ada berbagai tipe. 
Disamping J2SE, juga terdapat versi server, 
yaitu Java 2 Enterprise Edition (J2EE), dan 
untuk device-device genggam, yang dina- 
makan Java 2 Micro Edition (J2ME). 

J2EE dengan lisensi open source be- 
berapa sudah tersedia, di antaranya adalah 
aplikasi server JBoss dan Jonas yang berasal 
dari konsorsium yang bernama ObjectWeb 
berbasis di Prancis. Apache Foundation juga 
memiliki proyek sendiri, yang dinamakan 
Geronimo, yang sedikit lagi akan mem- 
peroleh sertifikasi J2EE. Ô 


BERITA 





Sekilas Info dari Dunia TI 








Intel Membentuk 
Grup Open Source 


| (eae saat ini telah membentuk sebuah 
grup yang khusus difokuskan terhadap 
masalah-masalah Linux dan software open 
source lainnya. 

Juru bicara Intel, Michael Houlihan 
telah memberikan konfirmasi mengenai 
pembentukan Open Source Program Office 
dan mengatakan bahwa Jon Bork, yang se- 
belumnya merupakan general manager dari 
grup produk-produk rumahan, yang ditun- 
juk sebagai ketua grup open source ini. 

Houlihan juga mengatakan bahwa grup 
ini paralel dengan sebuah grup yang mirip 
yang mengatasi hubungan dan operasi-ope- 
rasi dengan Microsoft. Jon Bork sendiri 
akan memimpin hubungan Intel dengan 
penjual-penjual Linux dan penyedia-penye- 
dia teknologi open source lainnya. 

Intel telah lama memberikan dukungan- 
nya terhadap Linux, sistem operasi yang 


Intel. 


dapat berjalan dengan baik pada proces- 
sor-processor x86 seperti Intel Pentium dan 
Advance Micro Device Opteron. Intel saat 
ini bekerja lebih aktif kearah mempercepat 
jalannya proses sistem operasi. 

Pada bulan Januari 2005, Intel sempat 
menyampaikan bahwa Linux saat ini su- 
dah merupakan sistem operasi yang cukup 
dewasa dan laptop-laptop dengan sistem 
operasi Linux sudah dapat dijual dengan 
menyertakan logo Centrino. 

Dan di Maret 2005, Intel mempeker- 
jakan Danese Cooper, yang sebelumnya 
merupakan “diva” open source dari Sun 
Microsystems. Dan di bulan yang sama, 
perusahaan pembuat chip ini juga melaku- 
kan program ekspansi secara global untuk 
menawarkan kit-kit pembuat komputer 
untuk memudahkan produksi komputer- 
komputer berbasis Linux. 


www.infolinux.web.id 


R. Anton Raharja 
“Dengan Linux pekerjaan 
jadi lebih cepat selesai” 





Programer & 
SysAdmin di 
Linux 


mBagi sebagian orang, menggunakan Linux 
sudah bukan hal yang terlalu istimewa, 
karena sudah merupakan suatu kebiasaan 
dari tugas sehari-hari. Salah seorang yang 
bertipe seperti itu adalah R. Anton Raharja 
atau yang akrab dipanggil Anton. 

Anton yang kini bekerja sebagai System 
Administrator di ISP WAN-DKI sudah mem- 
pelajari Linux sejak tahun 1998. “Kali per- 
tama belajar sendiri dibantu teman-teman, 
juga dari hasil chatting di IRC #indolinux 
dan #linux DALNET, dan yang pasti dari ha- 
sil mencoba-coba hal yang baru, yang dite- 
mukan dari hasil pencarian di Google dan 
Freshmeat”, ungkap Anton. 

Beberapa aplikasi Linux yang sering di- 
gunakan diantaranya : Apache, PHP, MySQL, 
Qmail, HTB, Iptables, dan sebagainya. 

Saat ini, Anton sudah menghasilkan 
beberapa Software open source yang keba- 
nyakan berlicence GPL, salah satunya yang 
paling dikenal adalah playsms (http://play- 
sms.sourceforge.net/) suatu sistem SMS 
Gateway berbasis web yang dapat digu- 
nakan untuk banyak keperluan. 

“Lisensi software yang saya buat keba- 
nyakan bersifat GPL, beberapa ada yang 
tidak berlisensi. Khusus playsms, saya 
dibantu cukup banyak orang, dari awal 
pembuatannya didorong oleh Donny BU ICT 
Watch dan rekan-rekan di ICT Centre DKI, 
dan dalam perjalanannya di milis saya ba- 
nyak dapat masukan dari user yang meng- 
gunakan dan memberi code snippet en- 
hancements untuk playsms”, jelas Anton. 

Apa yang menjadi harapan Anton ter- 
hadap pengguna Linux di Indonesia. “Tidak 
ada yang lain kecuali semua orang Indone- 
sia memakai Linux”, kata Anton. 

Anton bisa ditemui melalui alamat e- 
mail: anton@ngoprek.org. 


INFOLINUX 07/2005 7 


BERITA 





Sekilas Info dari Dunia TI 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








8 


MMEPIS LLC merilis MEPISLite yang 
merupakan versi berbeda dari Simply- 
MEPIS yang didesain dapat berjalan pada 
komputer-komputer kelas Windows 98. 
Pengembang MEPIS, Waren Woodford 
mengharapkan agar MEPISLite benar- 
benar ringan sehingga dapat menghadir- 
kan kembali fitur MEPIS Traveller Disk 
yang sempat hilang sejak 2003. Walaupun 
masih dalam tahap percobaan, Traveller 
Disk membuat sebuah direktori home pada 
sebuah USB key drive, dan menciptakan 
portabilitas data dari hardware, dan user 
dapat mengakses file-file dari terminal 
public atau kontinuitas data terjaga jika 
terjadi error pada hardware. 


mUniversitas Essex telah membangun 
web server yang diklaim sebagai web 
server terkecil di dunia dan akan meng- 
gunakannya untuk membentuk bagian 
dari jaringan komputer “flying”. Proyek 
Flying Gridswarn dan UltraSwarm dide- 
sain untuk membuat agar komputer- 
komputer “menerbangkan” informasi 
seperti halnya kumpulan burung dan 
saling berkomunikasi secara wireless 
sementara airborne melakukan proses 
informasi penerbangan. Mesin-mesin 
UltraSwarm dipasangkan pada helikopter 
dengan beberapa kamera, web server 
Linux, dan modul Bluetooth untuk komu- 
nikasi. Flying Gridswarn akan dibangun 
dengan model aircraft dan menggunakan 
koneksi WiFi. 


mOracle mengumumkan bahwa para 
pengembang boleh menggunakan bahasa 
skrip PHP yang open source untuk bekerja 
dengan database 10g miliknya. Oracle dan 
Zend, yang didirikan oleh penulis-penulis 
PHP, akan merilis Zend Core for Oracle 
kira-kira pada triwulan ketiga tahun ini. 
Mesin skripting dari Zend Core ini didesain 
untuk memudahkan mengembangan ap- 
likasi-aplikasi PHP dalam Oracle. 


MFedora Core 4 akhirnya muncul ke 
permukaan. Setelah sempat mengalami 
penundaan, distro Linux yang merupakan 
jelmaan dari Red Hat versi gratis akhirnya 
dirilis di situsnya serta beberapa mirror 
lainnya pada pertengahan Juni 2005. 


INFOLINUX 07/2005 


Tool-tool Linux Baru bagi 


Embedded System 


ind River System Inc. bulan ini 

memulai pengembangan tool-tool 
Linux bagi para pembuat device-device yang 
di-embed dalam tipe hardware tertentu, se- 
perti halnya peralatan telekomunikasi dan 
sistem navigasi aerospace. 

Wind Rive mengatakan bahwa tool-tool 
buatannya akan membantu para manufak- 
tur menghemat biaya dan waktu pada pasar 
device-device embedded, dan para CIO 
dapat membuat device yang terintegrasi dan 
manageable. Sistem-sistem embedded nanti- 
nya akan dihubungkan dengan aplikasi-ap- 
likasi yang berjalan pada sistem komputing 
enterprise, demikian kata John Bruggemen, 
Chief Marketing Officer dari Wind River. 

Edisi Linux dari produk-produk dan 
pengembangan platform peralatan jaringan 
dari Wind River dibasiskan pada Linux ker- 
nel 2.6 dan versi kedua dari spesifikasi Linux 






Carrier-Grade Open 
Source Development 
Labs (OSDL). Wa- 
laupun Linux telah 
banyak digunakan 
sebagai sistem op- 
erasi embedded, Wind River mempercayai 
bahwa ada yang masih underutilized pada 
area-area tersebut. 

Wind River bukanlah satu-satunya pe- 
rusahaan yang mempromosikan Linuc Car- 
rier-Grade. MontaVista Inc. sebelumnya 
telah memperkenalkan versi terakhir dari 
sistem operasi Linux Carrier-Grade mi- 
liknya. Carrier-Grade Edition 4.0 dibangun 
pada Linux kernel 2.6 terbaru dan didesain 
untuk memberikan tool-tool yang mereka 
butuhkan untuk membangun komponen- 
komponen jaringan yang terbaik, namun 
murah bagi pembuat peralatan telekom. 4 





Spec Keamanan WLAN 
Di-Opensource-kan 


erusahaan pembuat chipset Wireless 
LAN, Atheros Communications telah 
merilis satu dari key teknologi-teknologi ke- 
amanan ke komunitas open source. 
Perusahaan yang berbasis di Sunnyvale, 
California ini mengirimkan kode JumpStart 
for Wireless security configuration software 
ke SourceForge.net untuk digunakan siapa 
saja yang bergerak dalam bidang industri 
wireless LAN. Open Source Initiative (OSI) 
telah menyertifikasi JumpStart for Wireless. 
Dibasiskan pada protokol key exchange 
Diffie-Hellman, JumpStart membuat mul- 
tiple device dapat meng-obtain sebuah key 
enkripsi WPA yang cukup panjang dan cu- 
kup kompleks, sehingga sulit untuk berada 
disekitar jaringan tanpa memasukkan key 
tersebut pada setiap mesin. 
Jika user membuat password yang pendek, 
tidak kompleks, tapi legal—misalnya jag- 


www.infolinux.web.id 





ung — JumpStart 
menggunakan se- 
cure key exchange 





untuk menggantinya. 

Ini bukanlah kali pertama Atheroz ber- 
kontribusi pada lingkungan open source. 
Perusahaan tersebut telah memiliki be- 
berapa proyek yang tersedia melalui proyek 
madwifi independen. 

Dalam hal ini, Atheroz membuat Jump- 
Start kompatibel dengan chipsetOchipset 
dari perusahaan-perusahaan lainnya seperti 
Intel Centrino, Marvell dan Broadcom. 

Sebagai tambahan terhadap kode, Athe- 
roz menawarkan Kit JumpStart Developer 
miliknya. Paket ini disertai dengan sebuah 
set komponen software untuk client-client 
WLAN dan access point (AP) demikian juga 
API untuk bekerja dengan aplikasi-aplikasi 
berbasis client. A 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Nokia Mulai Ber-Open Source 


Be lalu Nokia mengumumkan bahwa 
tidak akan menggunakan patennya 
untuk menyerang pengembang dari satu 
proyek spesifik free software: Linux kernel, 
yang dikembangkan oleh Linus Torvalds 
dan yang lainnya, dan kode tersebut meru- 
pakan yang paling penting dalam kernel dari 
sistem operasi GNU/Linux. 

Pada pernyataannya, Nokia menyampai- 
kan, “Kami percaya bahwa investasi yang 
dilakukan oleh banyak individu dan peru- 
sahaan dalam membuat dan mengembang- 
kan kernel Linux dan software open source 
lainnya pantas memperoleh framework yang 
penuh kepastian (tidak terganggu masalah 
legalitas).” Nokia mengeluarkan pernyataan 
tersebut bersamaan dengan memperkenal- 
kan sebuah device Internet berbasis Linux. 

Nokia memperkenalkan device perta- 
manya yang termasuk kategori Internet 
Tablet di LinuxWorld Summit. Nokia 770 
Internet Tablet yang berukuran saku meru- 





pakan sebuah device yang khusus untuk 
dioptimisasikan buat penggunaan browsing 
Internet dan komunikasi e-mail. 

Nokia 770 dilengkapi fitur display wi- 
descreen beresolusi tinggi (800x480) den- 
gan zoom dan keyboard on-screen untuk 
menampilkan content online melalui WIFi. 
Device ini juga bisa terhubung ke Internet 
menggunakan teknologi wireless Bluetooth 
melalui ponsel yang kompatibel. 

Device ini berjalan di atas Nokia Internet 
Tablet 2005 berbasis Linux. A 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 











Seorang Remaja Menciptakan 


GNU/Linux 


ernyata masalah finansial dan spesifi- 

kasi komputer yang sangat minim, bu- 
kanlah suatu penghalang yang berarti bagi 
Sarath Lakshman yang berasal dari Kerala, 
India, dalam mengembangkan SLYNUX 
-sebuah sistem operasi GNU/Linux yang 
sangat user friendly dan didesain bagi pemu- 
la. Sarath yang baru berusia 15 tahun meru- 
pakan tipe remaja yang mandiri, dan belum 
pernah sama sekali memasuki institut kom- 
puter satupun. Linux pertama yang menjadi 
koleksinya adalah Red Hat 9.0, dan meru- 
pakan satu-satunya distro yang dikenal di 
lingkungannya dan menggunakan kompu- 
ter Celeron 1 GHz dan RAM 128 MB. 

Fitur utama yang ditawarkan sistem 
operasi ini adalah siapa saja yang familiar 
dengan sistem operasi Microsoft Windows 
dapat menggunakan sistem operasi ini de- 
ngan mudah. Desktop dari Linux ini diatur 


SLYNUX 
0 4 » 





sedemikian rupa sehingga sangat nyaman 
bagi penggunanya. SLYNUX hadir dengan 
jumlah program aplikasi yang telah terin- 
stalasi sangat banyak. Dan SLYNUX dapat 
dijalankan langsung dari CD tanpa harus 
menginstalasinya ke harddisk, tapi terdapat 
opsi untuk menginstalasi ke harddisk. 

SLYNUX merupakan distro Linux live, 
yang menyertakan paket sekitar 2 GB de- 
ngan menggunakan kompressi transparan. 
SLYNUX merupakan Linux berbasis Debian 
yang dikembangkan dari Knoppix. Ô 


www.infolinux.web.id 


Erwien Samantha 
“Jadi mempunyai kesem- 
patan bergabung dengan 
komunitas open sources” 


SysAdmin & 
Integrator di 
Linux 





MUniversitas merupakan salah satu media 
pengenalan dan pembelajaran Linux yang 
baik, dan itu juga dialami oleh Erwien Sa- 
mantha atau yang akrab dipanggil Erwien. 
“Kali pertama saya mengenal atau belajar 
linux itu di Kampus (STIKOM), pada mata 
kuliah Praktikum Sistem Operasi di Lab. 
Waktu itu hanya sebatas pengenalan com- 
mand line dan penggunaan shell script 
secara sederhana. Karena semakin tertarik, 
tempat belajar pindah ke channel-channel 
IRC yang behubungan dengan Linux. 

Mengenai suka-dukanya mengguna- 
kan Linux, Erwien yang kini bekerja di PT 
Agranet Multicitra Siberkom mengatakan, 
“Waktu kali pertama belajar Linux, Hard- 
disk saya sampai jebol beberapa kali 
karena jadi tempat ngoprek”, kata Erwien. 
“Tapi sekarang karena Linux, saya mem- 
punyai kesempatan untuk dapat bergabung 
dengan berbagai macam komunitas open 
source, diundang untuk melakukan presen- 
tasi ataupun pembicara dalam seminar, dan 
juga bisa bergabung dengan team pengem- 
bang BlankOn”, tambah Erwien lagi. 

Jika Anda pernah menginstalasikan 
distro Blankon, menu berbahasa Indone- 
sia yang ada di BlankOn merupakan salah 
satu hasil karya Erwien. “Sebenarnya menu 
berbahasa Indonesia yang ada di BlankOn 
Linux, merupakan hasil terjemahan yang 
telah saya lakukan di Fedora Translation 
Project http://fedora.redhat.com/projects/ 
translations, jelas Erwien. 

“Saya berharap berharap akan tumbuh 
komunitas Linux terutama open source 
yang Solid, bukan sekadar ramai di milis 
tetapi juga dalam kegiatan yang berkelan- 
jutan”, demikian harapan Erwien terhadap 
pungguna Linux Indonesia. Informasi e-mail 
Erwien: erwiensamantha@sederhana.or.id. 


INFOLINUX 07/2005 9 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 





I Made Wiryana 








erita Presiden SBY mengunjungi markas Microsoft men- 
B jadi kontras dengan berita pemerintah Kuba menolak 

Microsoft sebagai perangkat lunak yang digunakan di 
dalam badan pemerintah. Timbul berbagai pro-kontra, karena 
mesranya hubungan ini menjadikan Indonesia akan mengem- 
bangkan infrastruktur TI hanya menggunakan platform Micro- 
soft. Apalagi ditambah mesranya hubungan Dirjen HaKI dengan 
Microsoft dalam hal penegakkan HaKI. Wajar saja kekhawatiran 
ini, sebab telah terjadi di berbagai negara, kengototan Micro- 
soft untuk menguasai pasar serta infrasturuktur TI di negara 
tersebut. Seperti yang terjadi di berbagai negara Amerika Latin, 
Microsoft begitu bernafsu menggagalkan keputusan pemerintah 
untuk menerapkan kebijakan open source. 

Saat ini infrastruktur TI, termasuk sistem operasi sudah ter- 
golong sebagai infrastruktur kritis, seperti tergambar pada sur- 
vai tahun 2002 yang dilakukan oleh Bundesamt fiir Sicherheit 
in der Informationstechnik (badan 
pemerintah Jerman bidang sekuriti) 
yang berjudul Critical Infrastructure 
Protection: Survey of World-Wide Ac- 
tivities. Diperkuat oleh laporan PITAC 
Report to the President on Cyber Se- 
curity: A Crisis of Prioritization yang 
dirilis Februrari 2005. 

Latar belakang militer Presiden 
SBY, seharusnya dapat mengambil pelajaran dari apa yang per- 
nah menimpa ABRI. Pelajaran pahit mengalami embargo senjata 
dari USA seharusnya telah menunjukkan bagaimana ringkihnya 
situasi pertahanan negara bila hanya bergantung pada satu nega- 
ra. Ketergantungan pada pihak asing untuk suatu yang kritis ini 
jelas suatu kondisi yang tidak aman bagi suatu negara. 

Ketergantungan pada perusahaan asing ini bukan saja ter- 
hadap perangkat lunak sistem operasi atau aplikasi perkantoran 
saja, tapi juga lainnya. Misal aplikasi yang berkaitan dengan data 
sumber daya alam, data keragaman hayati, data kelautan, dan 
lain sebagainya. Bayangkan bila data sumber daya alam “ter- 
perangkap” dalam suatu bentuk data atau aplikasi proprietary. 
Mungkin bisa terjadi, ketika kita ingin mengolah data sumber 
daya alam, harus membayar ke perusahaan agar boleh mengak- 
ses dan mengolah data tersebut. 


10 INFOLINUX 07/2005 


Saat ini infrastruktur TI, 
termasuk sistem operasi 
sudah tergolong sebagai 
infrastruktur kritis... 


_ Presiden SBY, Jangan 
Ulangi Kesalahan ABRI 


Kata “boleh” digunakan, karena terkait dengan lisensi yang 
digunakan. Contoh nyata dari dampak pernyataan boleh pada 
lisensi ini adalah kasus yang menimpa warnet. Begitu ringkihnya 
(vulnerable), walaupun warnet tersebut telah membeli perangkat 
lunak asli, tetapi tetap menjadi perkara karena di dalam lisen- 
sinya memang tidak diperbolehkan untuk disewakan. Maukah 
kita belajar dari kasus ini? 

Ketergantungan akan vendor tunggal ini telah dikritisi oleh 
oleh para pakar sekuriti termasuk Dan Geer, Rebecca Bace, 
Bruce Schneier dalam laporan yang berjudul CyberInsecurity: 
The Cost of Monopoly (“How The Dominance of Microsoft 
Products Poses a Risk to Security”). Dalam tulisan tersebut 
dijelaskan dengan menggunakan analogi biologi bagaimana ber- 
bahanya bila suatu infrastruktur tersebut bersifat monokultur. 
Satu kesalahan dapat tersebar dengan mudah, salah satu contoh 
adalah tersebar dan merusaknya worm dan virus di dalam ling- 
kungan MS Windows. 

Tidak heran negara-negara Uni 
Eropa mensyaratkan keterbukaan 
ini sebagai prasyarat utama di dalam 
membangun infrastruktur Teknologi 
Informasinya. Seperti yang telah lama 
dirilis oleh European Union yang men- 
dorong penggunaan format dokumen 
terbuka (Open Document) di dalam 
pemanfaatan TI di badan pemerintah Eropa. Salah satu tujuan di 
samping menjamin interoperabilitas adalah sekuriti yang lebih 
baik dan biaya yang lebih rendah. Tentu saja istilah keterbukaan 
(Openness) memiliki definisi yang beragam dan tiap vendor 
berusaha mendekati dari sisinya, seperti yang tergambar di ar- 
tikel Jonahan Band berjudul “Competing Definitions of “Open- 
ness””. 

Pemilihan platform terbuka atau proprietary dalam Teknolo- 
gi Informasi bukan saja karena faktor legalitas atau ekonomi 
jangka pendek saja, tapi haruslah memasukkan pertimbangan 
sekuriti di dalam cakupan luas yaitu sebagai strategi pertahanan 
dan keamanan nasional bangsa Indonesia. Bila Presiden SBY ti- 
dak ragu-ragu memohon pada Microsoft untuk membuka pusat 
riset TI di Indonesia, maka tidaklah perlu ragu-ragu pula untuk 
penggunaan open source, bila perlu keluarkan Keppres. A 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Obsesi pada Komputer 


atu hal yang membuat saya kagum dengan orang Barat 

adalah kecintaan atau obsesi mereka pada satu hal—bisa 

puisi, matematika, agama, dan tentu saja komputer—yang 
kemudian menjadi motor dalam kehidupan mereka. Yang lebih 
hebatnya, kadang-kadang obsesi mereka ini sudah dimulai dari 
waktu kecil. Banyak sudah contoh hal ini diuraikan dalam buku 
biografi. Namun, kali ini saya ingin mengangkat topik yang terkait 
dengan obsesi ke komputer. 

Dalam sebuah film dokumenter mengenai munculnya Silicon 
Valley, ada sebuah snapshot di mana seorang anak sedang berjalan 
di tempat jualan barang elektronik bekas. Anak ini memang hobi 
elektronika. Umurnya 10 tahun! Bayangkan, di sana anak umur 10 
tahun sudah ngoprek hardware. Dalam bayangan saya pasti lebih 
banyak lagi anak-anak yang bermain-main dengan software. 

Mereka tidak peduli dicemooh oleh orang lain. Ketika anak 
tersebut ditanya bagaimana tanggapan temannya terhadap ob- 
sesinya, dia menjawab: “Mengapa han- 
ya karena kata-kata orang saya harus 
melupakan cita-cita saya?” Betul juga 
ya. Apa cita-cita Anda? Bagaimana kita 
mau berkompetisi dengan orang asing 
yang memang sudah terobsesi dari ke- 
cil tersebut? 

Kalau kita bandingkan dengan di 
Indonesia, kebanyakan mulai men- 
genal komputer secara serius di perguruan tinggi, atau mungkin 
sekarang di SMU. Itupun sering kali hanya di sekolah saja dan 
dalam suasana kelas, bukan hobi. Umur mereka sudah belasan 
tahun. Jadi anak-anak kita sudah tertinggal beberapa tahun diban- 
ding anak-anak sana. Apa lagi tidak ada emosi kecintaan kepada 
komputer. 

Anak-anak di sini memang terobsesi dengan komputer atau 
alat elektronik lainnya. Akan tetapi kebanyakan hanya sebagai 
pengguna, bukan penghasil sesuatu yang produktif. Lihat saja 
tempat rental game. Mereka hanya menjadi objek saja, bukan 
menjadi pelaku pembuat game. Mengapa mereka tidak berkeingi- 
nan membuat game? Hambatan jelas ada, tapi di luar negeri pun 
hambatan juga tidak sedikit. 

Bayangkan, kecintaan kepada sistem operasi Linux membuat 
Linus Torvalds dan kawan-kawan terus mengembangkannya 


www.infolinux.web.id 


„Linux yang terbuka 
membuka peluang untuk 
melakukan penyesuaian 
seluas-luasnya. 


Budi Rahardjo 











meskipun mereka sudah sukses. Mereka terus melakukan pengem- 
bangan bukan karena aspek finansial atau ketenaran. Mereka 
melakukan ini karena kecintaan mereka. Jangan salah, di dunia 
software proprietary, Bill Gates dan Steve Jobs pun melakukan apa 
yang mereka lakukan karena kecintaan mereka. “This is the work 
of love,” kata Bill Gates. Jadi bagaimana kita bisa berkompetisi 
dengan orang-orang (gila?) seperti mereka? Tampaknya kita harus 
menciptakan generasi yang juga terobsesi dengan komputer, akan 
tetapi dari sisi yang lebih produktif. 

Saya tidak ingin membuat kita patah semangat dengan menceri- 
takan hal-hal yang negatif mengenai diri kita. Sudah banyak tu- 
lisan di berbagai media mengenai hal itu. Setelah mengenali 
kekurangan kita, saya berharap kita bisa mencari jalan keluarnya, 
mencari celah kekuatan kita. 

Satu hal yang saya lihat hebat dari orang Indonesia adalah 
jagoan dalam utak-atik, membuat sesuatu yang seharusnya tidak 
jalan menjadi jalan dengan modifikasi. 
Kita lihat bengkel mobil pinggir jalan 
yang bisa menggantikan radiator dari 
sebuah mobil dengan radiator dari mo- 
bil merek lain. Hasilnya memang tidak 
elegan, akan tetapi bisa jalan. Meskipun 
kita tidak bisa membuat mobil sendiri, 
akan tetapi kita bisa membuat mobil 
apapun jalan. 

Kreativitas yang sama ini seharusnya bisa juga muncul di du- 
nia software. Dalam bayangan saya, orang Indonesia bisa ngoprek 
Linux sehingga perangkat tambahan (misalnya sound card, video 
card) yang belum ada driver-nya dan belum jalan di Linux dibuat 
menjadi jalan setelah diutak-atik. Lagi-lagi, mungkin solusinya 
tidak elegan, akan tetapi bisa berfungsi. Jadi meskipun kita tidak 
bisa membuat sistem operasi dari awal, akan tetapi kita bisa mem- 
buat sistem operasi apapun berjalan dengan perangkat apapun. 

Hal lain yang mungkin bisa kita lakukan dengan baik adalah 
bidang customization, yaitu menyesuaikan software dengan ling- 
kungannya. Adanya kode software Linux yang terbuka membuka 
peluang untuk melakukan penyesuaian seluas-luasnya. Sangat 
cocok dengan kultur kita yang tukang utak-atik. Tampaknya ini 
sesuatu yang perlu kita tekuni dan cintai. Apa perlu kita jadikan 
obsesi? Ayo kita ngoprek Linux! A 


INFOLINUX 07/2005 || 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Michael S. Sunggiardi 





: $ 
GEURE 


=< 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
o 
— 
— 
= 
ae 
— 
— 
| 


ie 
r 
rý 4 


: 
ee 
=e 
A 
F. 
Ta 


™ NIN 
s 





ahun ini, kembali saya bersama H. Onno W. Purbo dan 

Frans Thamura dipercaya untuk “jalan-jalan” ke sembi- 

lan kota, memaparkan teknologi secara praktis dan dapat 
langsung dimanfaatkan masyarakat luas. Karena dengan terobosan 
teknologi, kita dapat membuat bisnis-bisnis baru yang sebelumnya 
mungkin tidak terpikirkan. 

Sembilan kota yang disinggahi roadshow dengan tema “Digi- 
tal Life” itu adalah Bandung, Jakarta, Semarang, Jogja, Makassar, 
Surabaya, Denpasar, Batam, dan Medan. Roadshow ini disponsori 
HP Indonesia yang belakangan mempercayai bahwa usaha kecil 
menengah (UKM) sudah memerlukan solusi teknologi komputer 
dalam bisnisnya. 

Dengan menguasai teknologi dan langsung menerapkannya di 
masyarakat, kita dapat membuat bisnis baru. Misalnya, pada tahun 
1987 yang lalu, saya mengombinasi- 
kan program Ventura Publisher den- 
gan printer LaserJet untuk membuat 
terobosan dalam dunia pracetak, 
yang sebelumnya hanya dimiliki 
oleh mesin-mesin kelas ratusan juta. 
Kombinasi ini membuat dunia per- 
cetakan lebih semarak, karena setiap masya ra kat.. ° 
orang dapat membuat layout buku 
dengan lebih baik dan memotong biaya produksi pembuatan plate 
yang lumayan mahal. 

Ide-ide gila dicoba diperkenalkan ke seluruh peserta roadshow 
tahun ini yang jumlahnya sekitar 200-an peserta per kota. Ada tiga 
topik dalam roadshow tersebut yang mungkin bakal menjadi tren 
ke depan, yaitu pemanfaatan peranti lunak open source, penggunaan 
teknologi LTSP (Linux Terminal Server Project), dan pemakaian 
peranti digital untuk kehidupan sehari-hari. 

Penggunaan program open source sudah dimulai dari sistem 
operasi Linux, dan merambat terus ke aplikasi yang makin lama 
makin bervariasi. Salah satu di antaranya program ERP (Enter- 
prise Resource Planning) Compiere sekelas SAP yang tersedia secara 
cuma-cuma. Compiere yang dikembangkan sejak tahun 1984, saat 
ini merupakan salah satu aplikasi proses bisnis yang bersifat open 
source dan pemakaiannya cukup banyak karena seluruh kebutuhan 
bisnis sudah dapat dipenuhi. 

Selain Compiere, juga diperkenalkan server chatting a la Yahoo! 


12 INFOLINUX 07/2005 


Teknologi LTSP yang sebetul- 
nya bukan barang baru, saat 
ini semakin dapat diterima 


Bisnis Baru Mengandal- 
kan Teknologi Informasi 


yang dapat dipasang di perusahaan atau kantor kita, sehingga tidak 
menghabiskan bandwidth keluar negeri yang lumayan mahal kalau 
hanya untuk kebutuhan lokal. Jive Messenger merupakan program 
open source yang tadinya dijual seharga ribuan dolar Amerika, dan 
dapat berjalan di atas sistem operasi Linux, Windows atau bahkan 
Macintosh. Dengan menggunakan PDA berbasis wireless LAN, kita 
dapat mewujudkan komunikasi lebih intensif di antara seluruh staf 
di perusahaan. Apalagi jika PDA-nya dilengkapi dengan kemampuan 
GPRS sehingga dapat mengakses jaringan Internet dari ponselnya. 

Teknologi LTSP yang sebetulnya bukan barang baru, saat ini 
semakin dapat diterima masyarakat, apalagi dalam kondisi bisnis 
yang cukup morat-marit, sehingga kita butuh penghematan dan 
“akal-akalan” untuk membuat biaya investasi menjadi serendah 
mungkin. 

Kesulitan pemanfaatan LTSP 
adalah kurangnya teknisi dan prak- 
tisi yang mengerti sistem dengan 
baik dan benar, sehingga diharap- 

an dapat menjalankan teknologi 
ini dengan seoptimal mungkin. 
Karena dengan menggunakan LT- 
SP, kita akan tergantung ke satu 
mesin karena seluruh operasional 
bertumpu pada satu mesin itu. Sehingga kalau ada masalah, semua 
terminal tidak dapat bekerja seperti yang diinginkan. 

Menggunakan LTSP pada komputer server yang bermerk dan 
sanggup bekerja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu merupakan 
solusi pemanfaatan LTSP. Karena jika menggunakan server yang 
tidak mampu bekerja keras, kita semua akan kecewa dan hasilnya 
tidak optimal. 

Bagian ketiga dari roadshow ini adalah memanfaatkan gadget 
yang sekarang sudah merupakan tren di kota-kota besar, seperti 
kamera digital, PDA yang dilengkapi ponsel dan juga kamera, dan 
teknologi wireless LAN yang dikenal juga dengan nama Hot Spot. 
Yang menarik pada acara ini, seluruh peserta difoto dengan meng- 
gunakan kamera digital. Foto-foto digital dimasukkan ke satu server 
yang dapat dilihat melalui web browser. Server yang disambungkan 
ke jaringan wireless LAN dapat diakses melalui PDA dan kita dapat 
men-download foto-fotonya dengan leluasa, untuk kemudian dice- 
tak dengan menggunakan printer berteknologi Bluetooth. A 


www.infolinux.web.id 


SURAT PEMBACA 





Pesan, Kesan, dan Ide Anda 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Sampaikan opini, pendapat, kritik dan saran Anda dengan menulis surat ke InfoLINUX di 
Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 atau e-mail di redaksi@infolinux.co.id, 


Perhatikan Linuxer pemula dong! 
InfoLINUX yang terhormat. Saya mempu- 


nyai beberapa pendapat dan masukan kepada 


redaksi InfoLINUX, jadi saya langsung saja: 


l. 


Saya setuju dengan prakata InfoLINUX 
04/2005, bahwa para pemula Linux sering 
“dikecewakan” oleh para pengguna yang 
sudah mahir. Hal tersebut menurut saya 
merupakan salah satu faktor pengham- 
bat perkembangan Linux di Indonesia. 


. Melihat hal tersebut, kiranya InfoLINUX 


memuat bahasan yang cocok bagi para 
pemula Linux, tentu saja tanpa mengu- 
rangi bahasan bagi para pengguna Linux 
mahir. Misalnya pembahasan mengenai 
multimedia di Linux, games ringan, of- 
fice, dan lain-lain. 


. Tolong dong agar InfoLINUX lebih sering 


mengulas pembahasan distro BlankOn. 
Karena, saya lihat ulasan-ulasan di Info- 
LINUX lebih banyak menggunakan 
distro-distro besar, seperti SUSE Linux, 
Mandrakelinux, dan lain-lain. 


Demikian beberapa pendapat dan saran 


saya. Maaf jika terlalu panjang. Semoga ber- 


guna bagi kemajuan majalah InfoLINUX. 


Terima kasih. 


Hary Prabowo - via e-mail 


Pendapat dan masukan dari Bung Hary 


sangat menarik. Langsung jawab saja, ok! 


1. 


14 


Memang hal tersebut sedikit membuat 
kesal, terutama bagi para pemula. Na- 
mun, sekarang sudah cukup baik kok! 
Soalnya, saat ini sudah banyak peng- 
guna Linux yang sadar akan pentingnya 
saling membantu di dunia open source. 
Coba bung Hary mendaftar ke milis-mi- 
lis Linux, seperti pembaca@infolinux. 
co.id atau tanya-jawab@linux.or.id, di 
sana para pengguna Linux saling ber- 
bagi pengetahuan mengenai Linux. 


. Bung Hary, InfoLINUX masih memikir- 


kan kok kepentingan bagi para peng- 
guna Linux pemula. Hanya saja, karena 
keterbatasan halaman, kami tidak bisa 
membahas lebih banyak pada majalah 
kesayangan Anda ini. Oleh karenanya, 


INFOLINUX 07/2005 


pembahasan bagi pemula akan lebih 
banyak kami salurkan dalam bentuk 
buku mini. 

3. Sebenarnya pada bagian tertentu, kami 
juga menggunakan distro BlankOn. 
Jadi Bung Hary tidak usah khawatir. 
Kami juga memperhatikan kok distro- 
distro dari negeri sendiri. Dan kalau 
Anda suka dengan BlankOn, nantikan 
buku Mini BlankOn! 


Terimakasih atas saran dan pendapat 
dari Bung Hary. Kami tunggu saran dan 
pendapat berikutnya. 


Adakah program akuntansi di 

Linux? 

Redaksi InfoLINUX yang terhormat. 

1. Terimakasih buat redaksi InfoLINUX 
karena telah menyertakan OpenOffice. 
org 2.0 sebagai bonus CD InfoLINUX 
edisi Mei 2005. Saya usul, bagaimana jika 
saat OpenOffice.org 2.0 versi final telah 
rilis, agar redaksi membuat buku mini 
OpenOffice.org 2.0. 

2. Saya baca di Internet bahwa OpenOf- 
fice.org 2.0 ini menggunakan java untuk 
menjalankan beberapa fiturnya. Saya in- 
gin bertanya, apabila saya tidak menggu- 
nakan JRE (Java Runtime Edition) dari 
Sun, tetapi malah menggunakan Kaffe 
atau Jikes bawaan distro Mandrakelinux 
10.1, apakah akan ada perbedaan dari 
segi kinerja dan fungsionalitas? 

3. Saya ingin bertanya, apakah di Linux ada 
program akuntansi yang free dan open- 
source? Kalau ada, bisakah redaksi me- 
nyertakannya pada CD mendatang atau 
memberikan beberapa situsnya? 

4. Satu lagi, sebagai pengguna Mandrake- 
linux, saya usul bagaimana kalau pada 
saat Mandriva Linux 2006rilis, agar redak- 
si InfoLINUX menerbitkan versi buku 
mininya. Karena setelah merger dengan 
Connectiva, Mandrake tentu makin 

menawarkan banyak fitur dan fungsio- 

nalitasnya. 

Sekian dan terimakasih. 


Eko Prasetiyo — via e-mail 


www.infolinux.web.id 


Langsung saja, ya! 
1. OpenOffice 2.0.0 diperkirakan akan ri- 


lis pada akhir Juni 2005 atau awal Juli 
2005. Sedangkan OpenOffice.org 2.0.1 
dijadwalkan rilis sekitar triwulan ke- 
tiga 2005 (antara Agustus-September). 
Tenang saja, InfoLINUX akan menyer- 
takannya pada bonus CD InfoLINUX. 
InfoLINUX sudah pernah merilis buku 
mini OpenOffice.org yang ditulis oleh 
Pak Hendri Thoyib dan Pak Rusmanto. 
Hanya saja, OpenOffice.org yang di- 
gunakan adalah versi 1.1. Buku mini 
OpenOffice.org 2.0, sedang ditulis... 
menunggu rilis. 


. Bung Eko betul. OpenOffice.org 2.0 


menggunakan Java pada beberapa 
fiturnya. Tapi tampaknya OpenOffice. 
org 2.0 harus menggunakan JRE dari 
Sun. Karena, kami sempat mencoba 
OpenOffice.org 2.0 Beta pada SUSE 
Linux 9.3 dan ternyata harus dibarengi 
dengan menginstalasi JRE dari Sun. 
Dari eweek menginformasikan bahwa 
kode-kode Java di OpenOffice.org ter- 
baru tidak dapat terkompilasi dengan 
baik jika menggunakan kompiler open- 
source Java seperti GCJ (GNU Compiler 
for Java Programming Language). Akan 
tetapi, vendor-vendor Linux seperti 
Red Hat Inc. dan Ubuntu tetap meng- 
gunakan GCJ daripada program-pro- 
gram dari Sun. 

Jadi, Bung Eko kemungkinan masih 
bisa menggunakan Kaffe atau Jikes, 
namun mungkin hasil yang diberikan 
tidak sebaik yang diinginkan. 


. Ada beberapa software akuntansi yang 


free dan open source tersedia di Linux. 
Salah satu contoh yang terkenal adalah 
GnuCash (www.gnucash.org). Aplikasi 
ini biasanya langsung disertakan pada 
setiap distro Linux. Jadi, coba bung Eko 
periksa CD Mandrakelinux. Mungkin 
bung Eko akan menemukannya. 


. Buku mini Mandriva Linux 2006? 


Hmm...tunggu saja. Tapi saat ini, nik- 
mati dahulu Mandriva Linux 2005 versi 
ringan dari kami. 


PENGANTAR Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Pengantar Ulasan 





Mandriva Versi Ringan 


Joys 


~~ - - A 
— E Wiryadi Salim 
k ny“ ; é : 











File Options Help 


& Software Packages Installation 


Find: in names Mi Search | 


C Mandrakelinux choices 
© All packages, alphabetical 





INDEKS 


@ Normal information 
















System 
Text tools 


Allied Telesyn AT-ARW256E 


he following packages have bad signatures: 
var /cache/urpmi/rpms/mozilla-firefox-1.0.2-6.1.102mdk .i586.rpm: Invalid signatu 


H d @ All packages, by group v © Maximum information 
ar ware b Applications 
b Archiving T"Toot@wedss pinpoint CO id OOE AA 1S 
Bluetooth 17 b Communications z tee = = = - SG o 
‘ oo root@ws033 “1# urpmi mozilla-firefox mozilla-thunderbird 
Gigabyte GN-BTDO2 Nag ne of the following packages is needed: 
EUR 1- myspell-id_ID-1.0.2-0.20040810.9mdk.noarch : MySpell spelling dictionaries f 
i eae r Indonesian (Indonesia) (to install) 
Access Point 17 a Somer 2- myspell-en_US-1.0.2-0.20040623.9mdk.noarch : MySpell spelling dictionaries f 
ASUS WL-330g SEPESI r English (US) (to install) 
b Graphics hat is your choice? (1-2) 2 
b Monitoring o satisfy dependencies, the following 3 packages are going to be installed (45 
AP & Router 18 E waenena Bs 
ASUS WL-530G b Office ozilla-firefox-1.0.2-6.1.102mdk .i586 
b Publishing ozilla-thunderbird-1.0.2-2mdk .i586 
A b Shell spell-en_US-1.0.2-0.20040623 .9mdk .noarch 
ADSL Bridge/Router & AP 18 — S this OK? (Y/n) y 
b 
b 
b 








Modem ADSL/Router 19 ag e ((SHA1) DSA shal md5 (GPG) (MISSING KEY) GPG#22458a98 NOT OK) 
Belkin ADSL Modem o you want to continue installation ? (y/N) 
Switch 19 
Allied Telesyn AT-FSW708 ernafas legalah wahai para pemilik Jika Anda lebih menyukai instalasi de- 
komputer berspesifikasi rendah. ngan tampilan grafis, instalasi terlebih da- 
Distro Karena Mandriva mau berbaik hati hulu paket drakconf dan rpmdrake. 
Red Hat Enterprise Server 4.0 20 merilis versi mini dari Mandriva Linux 2005 # urpmi drakconf rpmdrake 
Mandriva Linux 2005 Limited Edition 20 yang kami sertakan pada edisi kali ini. 
Karena merupakan versi mini, maka pa- Jika pada proses instalasi, Anda ditanya 
Software ket-paket yang disertakan tentunya tidak mengenai “invalid/bad signature”, sebaik- 
Traffic-Vis 0.35 22 banyak. Untungnya kami memberikan se- nya abaikan saja pertanyaan tersebut dan 
Unison 2.9.1 22 dikit ekstra paket bagi para pembaca yang jawab pertanyaan dengan “y”. 
setia. Anda bisa memperolehnya dalam Setelah instalasi drakconf dan rpmdrake 
Game direktori updates. Anda bisa menginstalasi berhasil, sekarang Anda bisa menginstalasi 
Clanbomber 24 dari sana atau Anda ingin melakukan proses paket-paket di CD dengan tampilan grafis. 
Zarch 24 instalasi yang lebih menarik? Yang Anda lakukan tinggal ke “Menu Star”, 
Coba kita gunakan fasilitas dari tool urp- — kemudian masuklah ke menu System -> 
Buku mi yang disertakan oleh Mandriva. Caranya? Configuration -> Configure Your Computer. 
Optimizing Linux Performance 25 Pertama daftarkan CD InfoLINUX tersebut Jika Menu tersebut belum muncul, lakukan 
Linux iptables Pocket Reference 25 ke urpmi dengan perintah: logout, lalu login kembali. Hal tersebut ter- 
Linux(R) Quick Fix Notebook 25 # urpmi.addmedia cdInfoLINUX jadi karena mungkin menu ICEWM belum 


l6 


INFOLINUX 07/2005 


removable://mnt/cdrom/updates 


Sekarang, Anda bisa melakukan insta- 
lasi paket dengan mudah, tanpa harus ke- 
bingungan mencari paket dependensinya. 
Caranya jalankan perintah: 

# urpmi [nama paket] 


Prosedur Pengujian “Linux Ready” 


Sebuah PC atau notebook yang berpredikat “Linux Ready”, berarti semua peripheral standar $ aperti 


terupdate dengan baik. 

Setelah jendela Configure Your Computer 
muncul, lakukan klik pada icon “Look at 
installable software and install software 
packages”. Nah, sekarang Anda dapat me- 
milih paket-paket apa saja yang ingin Anda 
instalasi. 


sound card, kartu jaringan, dan modem dapat berfungsi sebagaimana mestinya mulai instalasi sebila 2 
distro Linux dilakukan. Distro Linux yang kami gunakan dalam pengujian “Linux Ready” adalah Knoppix 
3.8, Mandriva Linux 2005, Fedora Core 3, dan SUSE LINUX 9.3.—Red. 





www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








BLUETOOTH 





Spesifikasi Hardware 

































































Manufaktur Gigabyte 

Model GN-BTDO2 

Standard Bluetooth V1.2 

Interface USB 1.1 

Frekuensi 2.4 - 2.483 Ghz 

Kecepatan Transfer 723 Kbps (Max) 

Jangkauan Hingga 100m 

Harga $35.00 

Kontak Nusantara Era Data, Telp (021) 601-8218 
Situs www.giga-byte.com 





| acer device-device 
yang berfungsi untuk trans- 
fer data secara wireless sudah 
sangat beragam. Dulunya, orang 
sudah bangga jika menggunakan 
InfraRed, namun kehadiran 
teknologi bluetooth, InfraRed 
menjadi tidak menarik lagi. 

Dengan bluetooth, kita dapat 
melakukan transfer data dengan 
menggunakan gelombang radio, 
sehingga sesama bluetooth tidak 
perlu saling berhadapan seperti 
halnya InfreRed. Dan masing- 
masing komputer yang dileng- 
kapi bluetooth akan mempunyai 
identitas diri, seperti halnya cli- 
ent sebuah jaringan. 

Kami menguji produk Giga- 
byte ini dengan menggunakan 
SUSE Linux 9.3 kernel 2.6.11.4. 
Dengan tool KBluetooth. 

Ternyata bluetooth produk 
dari Gigabyte ini memiliki per- 
forma yang baik. Dan mampu 
untuk melakukan transfer data 


yang berukuran besar, tanpa ter- 
jadi gangguan semacam putus- 
nya koneksi. 

Bentuk dari bluetooth ini ju- 
ga sangat futuristik dengan war- 
na dominasi perak. Dua buah 
indikator LED pada bluetooth 
yang memperlihatkan terjadinya 
proses transfer juga membantu 
pengguna untuk mengetahui 
proses transfer data yang sedang 
terjadi. NEWS 





Perlengkapan 20% 





Performa 30% 


Handling 5% 


Layanan 5% 


Harga 40% 
Hasil Pengujian 
Perlengkapan SSSAAA 7,0 














Handling MANUL 18 
Layanan ILLLLL LLL 9.2 
Harga ILL LLL LLL Lhe 
Performa 9990333 10,0 

















Hasil Tes dan Ulasan Hardware 








ACCESS POINT 








Spesifikasi Hardware 





ASUS 








WL-330g 





802.119/802.11b 





RJ45 10/100BaseT 





2 antena IFA internal 





Indoor (40m), Semi-open (100m), Outdoor (457m) 





86 x 62 x 17 mm, 62 g 





$75.00 





Astrindo Senayasa, Telp. (021) 612-1331 








WwWw.asuS.com 








roduk ASUS WL-330g ini 
merupakan access point 
wireless paling kecil yang ada 
saat ini. Dengan berat sekitar 62 
gram dan hanya berukuran pan- 
jang 88 mm, lebar 62 mm, dan 
tebal 17 mm, sehingga membuat 
ASUS WL-330g ini tidak lebih 
besar dari tumpukan satu set 
kartu poker. 

ASUS WL-330g sangat kecil 
sehingga dapat Anda masukkan 
ke dalam saku untuk dibawa 
kemana saja. Dan hal tersebut 
yang membuat ASUS WL-330g 
berbeda dari device-device ac- 
cess point lainnya. 

Dan ASUS WL-330g juga 
dapat digunakan sebagai fungsi 
yang berbeda. Jika komputer 
atau laptop Anda tidak dileng- 
kapi dengan adaptor ethernet 
wireless, ASUS WL-330g dapat 
difungsikan sebagai wireless 
ethernet, yaitu dengan meng- 


hubungkan kartu ethernet dari 


www.infolinux.web.id 


komputer Anda ke ASUS WL- 
330g, dan ganti switch pada 
ASUS WL-330g dari “Access 
Point mode” menjadi “Ethernet 
adapter mode”. Dan sekarang 
komputer Anda bisa terhubung 
dengan jaringan WiFi. 

ASUS WL-330g juga dileng- 
kapi dengan tiga buah indikator 
LED, yaitu untuk menunjukkan 
status koneksi ethernet, wireless, 
dan power. MEWS 





Perlengkapan 20% 





Performa 35% 


Handling 596 


Layanan 5% 


Harga 35% 


Hasil Pengujian 
Perlengkapan JASAMU 5,5 














Handling MAAA 50 
Layanan MURAR 60 
Harga 19899988117 89 
Performa 19999999317 20 














INFOLINUX 07/2005 17 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Hasil Tes dan Ulasan Hardware 











AP & ROUTER 








ADSL BRIDGE/ROUTER & AP Pe 
























































Spesifikasi Hardware 





Spesifikasi Hardware 
Manufaktur Allied Telesyn 









































Manufaktur ASUS 

Model WL-530G Model AT-ARW256E 

Standard 802.119/802.11b UTP Network Protocols TCP/IP, DHCP, DNS, NAT, TFTP, HTTP, PPPoE, PPTP, UPnP 
UTP Network Protocols TCP/IP, DHCP, NAT, HTTP, PPPoE, PPTP, ICMP Fitur-fitur Filtering, NAT, DHCP, DNS Proxy, 

WAN Ethernet RJ45 10/100BaseT Stateful Inspection Firewall, Access Point 

LAN Ethernet 4 x RJ45 10/100BaseT Maksimum User 253 

Dimensi 129 x 44 x 29 mm Dimensi 176.5 x 118.9 x 37.9 mm, 350g 

Harga US$89,00 Harga US$110,00 

Kontak Astrindo Senayasa, Telp. (021) 612-1331 Kontak Data Global Komukatama, Telp (021) 612-5555 

Situs www.asus.com Situs www.alliedtelesyn.co.uk 











roduk-produk device wire- 
ASUS memiliki 
bentuk-bentuk yang menarik. 
Contohnya saja WL-530G ini, 
dengan ukuran yang kompak, 
ASUS WL-530G juga mengubah 
persepsi bahwa device-device 


less dari 


wireless harus berpenampilan 
standar dan seadanya. 

Dengan desain yang ringan 
dan kompak, orang-orang dapat 
dengan mudah membawanya 
untuk melakukan rapat, jika 
sharing jaringan sangat diperlu- 
kan. Dengan dilengkapi 4 buah 
port ethernet 10/100Base-T, se- 
hingga dapat berfungsi sebagai 
switch, serta fungsi access point 
jika ingin terhubung secara 
wireless, dan dihubungkan de- 
ngan jaringan Internet melalui 
port WAN. 

ASUS WL-530G telah ter- 
integrasi dengan fungsi-fungsi 
ACL (access control list) untuk 


mengizinkan user-user siapa 


18 INFOLINUX 07/2005 


saja yang boleh terkoneksi ke In- 
ternet broadband melalui router 
ini. 

ASUS WL-530G juga dapat 
memonitor WAN, dan mende- 
teksi apakah modem broadband 
terkoneksi dengan baik dan se- 
cara otomatis mengganti mode 
base station (jika ternyata tidak 
terkoneksi) dan router (jika ter- 
koneksi). Tidak perlu melakukan 
konfigurasi yang rumit. JEWS 


Perlengkapan 20% 





Performa 35% 


Handling 596 


Layanan 5% 


Harga 35% 
Hasil Pengujian 
Perlengkapan SIAR 4,5 














Handling 1/1/// / MMR 
Layanan 7 LL 1/7 MMR 
Harga 19999992117 80 
Performa 19999999317 20 

















angan kaget jika Anda mera- 
Ji de javu dengan ulasan 
produk ini. Karena bentuk AT- 
ARW256E sangat mirip dengan 
AT-AR256E yang telah dibahas 
pada edisi lalu. Tapi, produk 
Allied Telesyn kali ini berbeda 
dengan edisi yang lalu, yaitu 
pada penambahan fungsi access 
point. 

AT-ARW256E dilengkapi de- 
ngan 4-port Combo Ethernet, 
dan dapat dihubungkan secara 
kabel dengan komputer/laptop 
melalui 10/100 Base-T Ethernet 
atau port USB, atau bisa juga 
dihubungkan secara wireless de- 
ngan adapter IEEE 802.11b/g. 

Untuk instalasi dan konfigu- 
rasi, AT-ARW256E tidak berbe- 
da dengan dengan AT-AR256E, 
AT-ARW256E 
dapat dikonfigurasi secara wire- 


kecuali pada 
less. Buku manual yang diser- 
takan sangat lengkap dan banyak 
dibantu dengan gambar-gam- 


www.infolinux.web.id 


bar penuntun, sehingga sangat 
membantu bagi pengguna, khu- 
susnya pemula dalam mengon- 
figurasi router ini. Hanya saja, 
router ini belum menyediakan 
tool-tool aplikasi berbasis Linux 
untuk mengkonfigurasi router 
produk Allied Telesyn ini. Na- 
mun jangan khawatir, karena 
dengan Linux, masih tetap bisa 
web 


mengonfigurasi melalui 


browser. AEWS 


Perlengkapan 20% 





Performa 35% 


Handling 5% 


Layanan 5% 


Harga 35% 
Hasil Pengujian 
Perlengkapan IIGIIIN 1017 6,5 














Handling IL LLL LL AE’ 
Layanan ILL LLL 6,0 
Harga 7/1/11 6.5 
Performa I/////1// | Mee 














Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








MODEM ADSL/ROUTER Po 








Spesifikasi Hardware 


Manufaktur Belkin 








F5D7632uk4 








Form Factor External 


Teknologi Connectivity 


Wireless, wired 








Integrated switch 


4-port switch 








Fitur-fitur 





Firewall protection, NAT support, 
Stateful Packet Inspection (SPI) 








US$150,00 








PT.Ampnet Mega Pacific, Telp (021) 640-1651 
www.belkin.com 








Moonen ADSL 
yang hadir saat ini 
tidak lagi hanya dihubungkan 
ke jaringan melalui kabel saja. 
Dengan semakin meluasnya 
penggunaan standar 802.11b/g, 
banyak produk modem yang 
juga menambah perlengkapan- 
nya dengan fitur wireless. 
Misalnya, produk Belkin ini, 
yang merupakan modem ADSL 
dengan 4-port wireless router. 
Beroperasi hingga 54 Mbps pada 
jaringan wireless, dengan stan- 
dar ethernet wireless 802.11g. 
Standar tersebut juga backward 
compatible, sehingga Anda dapat 
mengombinasikannya 
jaringan WiFi 802.11b. 
Selain fitur wireless, modem 
ADSL produk Belkin ini juga su- 
dah terintegrasi dengan 4-port 
switch ethernet 10/100Base-Tx. 
Jadi modem ADSL ini dapat di- 


hubungkan dengan komputer 


dengan 


dengan kabel dengan mudah. 


Hasil pengujian performa 
dari modem router dengan 
menggunakan reguest sebanyak 
1000 dengan level concurrency 
100, kami memperoleh bahwa 
modem router ini memerlukan 
waktu test sekitar 103 detik. Ke- 
cepatan transfer yang terhitung 
adalah 23,56 Kbps, dengan rata- 
rata waktu yang diperlukan oleh 
masing-masing reguest adalah 


10319,769 milidetik. NEWS 


Perlengkapan 20% 





Performa 35% 


Handling 5% 


Layanan 5% 


Harga 35% 
Hasil Pengujian 
Perlengkapan SAAMAA 6.5 














Handling 7 // UES; 
Layanan ITIL LLL LLL 10.0 
Harga MUM 3,0 
Performa 19999999317 20 

















Hasil Tes dan Ulasan Hardware 








SWITCH (ol 




















Spesifikasi Hardware 




















Manufaktur Allied Telesyn 

Model AT-FSW708 

Port Attributes 8 Port 10/100Base-TX 

Standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x 

MAC Address Table 2K 

Dimensi 160 x 101 x 30 mm, 570g 

Harga US$42,0 

Kontak Data Global Komukatama, Telp (021) 612-5555 
Situs www.alliedtelesyn.co.uk 








ntuk jaringan pada kan- 
Ut ukuran SOHO (Small 
Office Home Office), tidak me- 
merlukan switch berukuran 
rack untuk menghubungkan ma- 
sing-masing komputer. Saat ini 
banyak tersedia switch-switch 
yang berukuran sedang dan 
menghubungkan maksimal 8 
komputer client. 

Produk switch yang kami uji 
kali ini, yaitu AT-FSW708, yang 
merupakan produk dari Allied 
Telesyn. Kami menggunakannya 
bukan pada 8 komputer client, 
tetapi pada 4 subjaringan. 

Pengujian dilakukan dengan 
melakukan pengiriman paket- 
paket data yang berukuran besar 
dan memeriksa apakah terjadi 
perubahan terhadap data yang 
terkirim alias apakah sinkronisa- 
si data terjadi dengan baik. 

Seperti halnya switch-switch 
AT- 
FSW708 juga dilengkapi dengan 


yang terbaru saat ini, 


www.infolinux.web.id 


MDI/MDIX 
untuk menghapuskan kebingu- 


port-port auto 
ngan akan menggunakan kabel 
straight atau cross. 

Switch yang khusus dipa- 
sarkan di wilayah Asia saja ini, 
dilengkapi dengan manual beru- 
pa lembaran, namun dengan 
bantuan gambar yang sedikit, 
karena apa sih yang perlu dijelas- 
kan lebih dalam pada sebuah 
switch? ÔEWS 


Perlengkapan 20% 





Performa 35% 


Handling 596 


Layanan 5% 


Harga 35% 
Hasil Pengujian 
Perlengkapan SAAMA 59 














Handling T/E; 
Layanan MAAA IS 
Harga 7/1/1111 LE 
Performa 9909033 10,0 














INFOLINUX 07/2005 19 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Ulasan Distro 





























SERVER DESKTOP 
=” & btandriya horna (formerly blandrakasoft horn Mosllla Firafox 
E > File Edit View Go Bookmarks Tools Help 
roots Home e- )- © j Q Ik http://www.mandriva.com/ 


AN @ Getting Started {Latest Headlines 
= | 
"Yahoo! Mail - capella zvezda@ya... l © Bulletin Board 
Start Here 


P Linux * Store “Club * Support “ Updates * Partner 


= Mandriva home (formerly Ma... Ca 


N 

= “Network Configuration 
4 Add new Device Type 

Trash File View Settings Help 


Isa us =z... f 
| Index | Search D | eae 


+ Accessibility 
+-© Components 
++ Information 
+- 6 LookNFeel 
+-& Network 
d| +- Peripherals 
d| +B PowerControl 
+-@ Security 
+g Sound 
+-@ System 


Configure Wireless Connection Publis her of the Mandrva Linux operating system (lormeriy Marcimkelinux), the most ful 








Mode: | Managed 















Network Name (SSID): © Auto @ Specified: | MIT| 


ure your desktop environment 








È | 
Channel: |1 vv ia Fine Kur tonuo Lener, d CENU di piate tU 


configure your desktop environment., Select an item 
from the index on the left to load a configuration 





Mandrakesoft 





Transmit Rate: | 11Mb/s 











Key (use Ox for hex): | 


becomes 

















Spesifikasi Distro 





Ot-Mandriva 
NN 


News Quick Links 


+- WebBrowsing 







KDE version: 3.3.2 

User: hastin.asih 
Hostname: ws043.pinpoint.co.id 
System: Linux 

Release: 2.6.11-6mdk 

Machine: i686 











Spesifikasi Distro 
















































































Pembuat Red Hat, Inc. Pembuat Mandriva 

Situs www.redhat.com Situs www.mandriva.com 

Lisensi GPL (Komersial pada layanan support) Lisensi GPL 

Kernel 2.6.9 Kernel 21601116 

Desktop KDE 3.3.1, Gnome 2.8.0 Desktop KDE 3.3.2, Gnome 2.8.3 

Web Apache 2.0.52, PHP 4.3.9, Webalizer 2.01 10 Office OpenOffice 1.1.4, Evolution 2.0.4 

Mail Sendmail 8.13.1, Squirrelmail 1.4.3a, Postfix 2.1.5, Spamassassin 3.0.1 Internet Firefox 1.0.2, Thunderbird 1.0.2 
Kemanan Squid 2.5.STABLE6, Iptables 1.2.11, Arptables_jf 0.0.8 Server Samba 3.0.13, Bind 9.31, ProFTP 1.2.10, Squid 2.5.STABLE6 
Database MySQL 4.1.7, PostgreSQL 7.4.6 Multimedia Xine 0.99, Mplayer 1.0 

Server Samba 3.0.10, vsFTP 2.0.1, DHCP 3.0.1 Game Chromium 0.9.12, Frozen Bubble 

Tool VNC 4.0.1, ipTraf 2.7.0, net-tools 1.60 Tool Gimp 2.2.4, Scribus 1.2.1, K3b 0.11.20 








ed Hat gratis! Percayakah 

nda bahwa Red Hat me- 

mang gratis? Dengan mendaftar 

ke rhn.redhat.com (gratis!), Anda 

boleh men-download file iso Red 
Hat secara cuma-cuma. 

Lalu, bagaimana dengan ang- 
gapan bahwa Red Hat komer- 
sial? Jangan salah, Red Hat sen- 
diri telah mengonfirmasi kepada 
kami bahwa Red Hat itu sendiri 
adalah gratis, yang Anda harus 
bayar adalah jasa support dari 
Red Hat. Jasa support di sini 
meliputi update atau perbaikan 
sistem Red Hat Anda jika mem- 
peroleh masalah, atau berbagai 
bentuk support lainnya. Tapi 
jangan takut, kalau Anda merasa 
tidak perlu menggunakan jasa 
support dari Red Hat, hal terse- 
but bisa Anda lupakan. Dan An- 
da masih tetap bisa menikmati 
Red Hat dengan tanpa mengelu- 
arkan uang sepeser pun. 


20 INFOLINUX 07/2005 


Kami sudah menguji distro 
Linux yang menguasai market 
share Linux enterprise di dunia. 
Semakin terlihat bahwa Linux 
enterprise sudah semakin me- 
ngarah ke pengaturan melalui 
desktop, walaupun setting me- 
lalui command line masih men- 
jadi pilihan utama bagai banyak 
administrator di luar sana. 

Perbedaan dengan versi sebe- 
lumnya adalah Red Hat versi 4 ini 
telah menggunakan kernel 2.6, 
sehingga pengenalan hardware- 
nya lebih luas. Selain itu, Red 
Hat 4 ini dilengkapi dengan fitur 
keamanan baru, yaitu SELinux 
(Security Enhanced Linux), yang 
sebelumnya sudah dipasangkan 
pada Fedora Core 3. NEWS 


Kebutuhan Hardware 














Processor Minimum: 

kelas Pentium III atau Athlon XP 
Harddisk Minimum: 2 GB 
Memory Minimum: 128 MB 








ni bukanlah sebuah distro 

baru. Tetapi, Mandriva meru- 
pakan kolaborasi antara distro 
Mandrakelinux dan Conectiva, 
setelah Mandrakesoft memu- 
tuskan membeli Conectiva, dan 
trade- 
mark nama “Mandrake” dengan 


menghindari masalah 
Hearst Corporation. 
Apa yang ditawarkan distro 
Mandriva ini? Apa yang berbeda 
dengan versi Mandrakelinux se- 
belumnya? Kami tidak melihat 
sesuatu yang baru pada Mandri- 
va dibandingkan Mandrakelinux 
10.1. Kecuali paket-paket yang 
disertakan merupakan paket-pa- 
ket yang lebih baru dibanding- 
kan dengan versi sebelumnya. 
Tapi, Mandriva Linux masih 
tetap menawarkan penggunaan 
Linux yang sangat user friendly. 
Linux pemula akan cepat ter- 
biasa dengan lingkungan yang 
ditawarkan oleh Mandriva. 


www.infolinux.web.id 


Sayangnya, beberapa bagian 
dihilangkan dari versi sebelum- 
nya. Yang paling terlihat adalah 
XMMS (kecuali Anda mendaf- 
tar sebagai MandrivaClub, Anda 
bisa memperolehnya di CD ke- 
4). Tapi, tidak usah khawatir, 
paket XMMS tersebut bisa Anda 
peroleh pada bonus CD 1 Info- 
LINUX kali ini. 

Sangat terlihat bahwa Man- 
driva yang baru ini hanya me- 
nampilkan “warna” Mandrake 
saja. Tool-tool Conectiva belum 
dapat ditemukan di sini, seperti 
tool Synaptic yang merupakan 
interface grafis bagi update de- 
ngan menggunakan apt-get dan 
memang dikembangkan oleh 
Conectiva. A EWS 


Kebutuhan Hardware 


Processor Minimum: 

kelas Pentium II atau Athlon 
Harddisk Minimum: 1 GB 
Memory Minimum: 128 MB 




















Ulasan Software 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 














NETWORKING/DIAGNOSTIC 





RB. file:/home/DATA/NOP/home/a.ps - KGhostView 
File Edit View Settings Help 





Aloo ~ OQ ( 








Page 1 of 1 





traffic-vis report 


25-Nov-2004 18:32:00 WIT to 26-Nov-2004 18:38:15 WIT 


/\ 









Spesifikasi Software 

















Pembuat Damien Miller <dmiller@ilogic.com.au> 
Situs http://www. mindrot.org/traffic-vis.htm| 
Lisensi GPL 

Harga Gratis 

Dependensi Perl, libpcap 

System e CPU setara Pentium II 


Reguirement e RAM sebesar 64 MB 


e Ruang kosong harddisk 1 MB 















NETWORKING/TOOL 








unison 


Synchronization Actions Ignore Sort Help 








A Action | B Status | Path 


t— deleted 
t— deleted 


co 





*— deleted 





= deleted 





414/4/4/4/4 


t—  deleted 





t— deleted 


-d 


*—__ deleted 
*— deleted 





SISIS 








t— deleted 


modified at 18:42 on 26 Nov, 2884 size 9 


a 
A : unchanged file 
B : deleted 








er 





Synchronization complete 


Quit | Restart) | +— rs 





Spesifikasi Software 




















Pembuat Benjamin Pierce <bcpierce@cis.upenn.edu> 
Situs http://www.cis.upenn.edu/~bcpierce/unison 
Lisensi GPL 
Harga Gratis 
Dependensi X, GTK+ 
System e CPU setara Pentium III 
Reguirement e RAM sebesar 128 MB 
e Ruang kosong harddisk 5 MB 














atu lagi software yang 


menarik dan sepertinya 
menawarkan fitur yang unik 
sekali. Visualisasi lalu-lintas 
paket di dalam jaringan Anda. 
Apabila software lain menawar- 
kan monitoring realtime, maka 
paket software ini menawarkan 
monitoring di belakang dengan 
kemampuan visualisasi kapan 
saja Anda inginkan. 

Visualisasi yang ditawarkan 
bisa disimpan ke dalam berbagai 
format, mulai dari text, HTML, 
format chart GIF, sampai file 
PS (yang artinya dengan mudah 
dikonversi ke PDF, misal dengan 
bantuan program ps2pdf). Apa- 
bila divisualisasikan ke format 
HTML atau text, maka yang 
tampil hanyalah angka-angka. 

Namun, apabila divisuali- 
sasikan ke dalam format PS, 
maka yang tampil adalah bagan 
jaringan Anda. Sebenarnya, ini 
sangatlah menarik bagi desainer 


jaringan. 


22 INFOLINUX 07/2005 


Cara mendesain jaringan akan 
sangat menentukan bagaimana 
kinerja jaringan itu sendiri. 

Program ini datang dengan 
banyak tool kecil. Sebuah kolek- 
tor data berjalan sebagai root di 
latar belakang, menangkap se- 
tiap paket yang lewat. Sementa- 
ra, program-program pemroses 
siap melaksanakan tugas mulai 
dari sorting sampai visualisasi 
ke berbagai format. Program ini 
layak dicoba. Menarik, terutama 
kemampuan visualisasi ke dalam 
bentuk bagan. (Nop 





Dokumentasi 20% 






Fungsionalitas 
45% 


Fitur 35% 


Hasil Pengujian 

Fungsionalitas III ISSN 9,3 
Fitur Tambahan JAJAMI 9,5 
Dokumentasi JAJAMI 9,5 























ari namanya saja, pasti 
banyak di antara kita yang 
kesulitan menebak fungsinya. 
Seperti proyek-proyek open 
source lainnya. Nama yang bagus 
ini rupanya juga menawarkan 
fungsi yang sangat bagus. 
Unison adalah tool sinkro- 
nisasi file untuk lingkungan 
UNIX dan Windows. Artinya, 
Anda dapat saling melakukan 
sinkronisasi file dari maupun 
ke UNIX dan Windows. (Sangat 
berguna apabila Anda meng- 
gunakan notebook berbasis 
Windows, dengan server ber- 
basis UNIX). Sinkronisasi se- 
benarnya dapat dilakukan lokal 
juga. Anda bisa memanfaatkan 
tool ini untuk menyinkronisasi 
dokumen-dokumen Anda yang 
tersimpan di server dan di note- 
book. Ya, program ini akan 
sangat berguna bagi pengguna 
notebook. 
Program ini menawarkan user 


interface yang ramah dan sangat 


www.infolinux.web.id 


Anda 
perlu klik sana klik sini untuk 


menyenangkan. hanya 
melakukan sinkronisasi. Tanpa 
command line sama sekali. 

Unison bahkan mengizinkan 
sistem profile sehingga kita dapat 
menyusun satu pasang sistem se- 
bagai profile tertentu, dan mem- 
buat sebanyak mungkin profile 
sesuai kebutuhan. Profile yang 
disediakan juga dapat memuat 
cukup banyak parameter yang 
umum ditemukan. Pengguna 
notebook wajib memiliki pro- 
gram hebat ini. Nop 





Fungsionalitas Dokumentasi 20% 


45% 







Fitur 35% 


Hasil Pengujian 

Fungsionalitas SIG TIGA 9,5 
Fitur Tambahan JAJIMA 9,5 
User Interface JASIA 9,5 























Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Ulasan Game 














ACTION/ARCADE 

















Big Block 


Clanbomber 





Pembuat Andreas Hundt, Denis Oliver Kropp <clanbomberer@fischlustig.de> 
Situs http://www.clanbomber.de/ 

Lisensi GPL 

Harga Gratis 

Dependensi X, Hermes, Clanlib 

System e CPU setara Pentium III 


Reguirement e RAM sebesar 128 MB 


e Ruang kosong harddisk 5 MB 


ema game ini cukup kuno, 

walaupun sepertinya sam- 
pai kapan pun tetap dapat 
dinikmati. Apabila Anda pernah 
memainkan Bomberman, ten- 
tunya Anda bisa paham betapa 
serunya memainkan game-game 
serupa. Apalagi jika game terse- 
but bisa dimainkan lewat jari- 
ngan. Clanbomber adalah salah 
satu game a la Bomberman yang 
menarik luar biasa. 

Terutama grafiknya. Sangat 
sangat indah dan lucu. Bom- 
bom bisa membesar, kemudian 
apabila meledak, maka area 
sekitar bom akan menjadi ber- 
goyang-goyang, dan semua hal 
tersebut benar-benar menambah 
daya tarik game ini. Sepertinya, 
pembuat game ini benar-benar 
ingin menonjolkan keindahan 
grafiknya. Satu hal menarik: co- 
balah melihat daftar pembuat 
game ini. Dan, cobalah melaku- 
kan scrolling. Anda akan melihat 
banyak hal yang menarik. 


24 INFOLINUX 07/2005 


Suaranya pun tidak kalah 
lucu. Beberapa efek suara bah- 
kan terdengar sangat mengge- 
maskan. Game ini adalah bom- 
berman terbaik yang pernah 
penulis mainkan. 

Walau datang dengan grafik 
dan suara yang menyenangkan, 
spesifikasi komputer yang dibu- 
tuhkan biasa saja. Disk space pun 
hanya sedikit yang termakan. 

Mainkan game ini sesuka 
Anda, asalkan Anda tidak lantas 
memainkan game ini di dunia 
nyata. Berbahaya. ANop 









Fitur 20% 
Grafik 40% 


Suara 40% 


Grafik 9,4 
Suara 9,4 
Fitur Tambahan 9 6 
Rating 




















ACTION/SHOOT 














te 
Ess 


EA 


Zarch 







The cląssig.hovering saucer. 
Don't come too close : 


ai = 


Heat seeking missile. 


Explodes on contact. 


Pembuat Thom van Os <thom@vanos.com> 

Situs http://www.nbn.com/~thom/software.html 
Lisensi lisensi lain 

Harga Gratis 

Dependensi X, GL 

System e CPU setara Pentium II 


Reguirement e RAM sebesar 64 MB 


e Ruang kosong harddisk 1 MB 


arch adalah game tembak- 

tembakan yang melibatkan 
penggunaan pesawat terbang. 
Anda harus terbang ke sana-ke- 
mari dan menembak kapal-ka- 
pal alien tanpa menghancurkan 
kota Anda. Hal ini terdengar 
mudah, namun pada kenyataan- 
nya, seiring dengan meningkat- 
nya kemampuan lawan, Anda 
harus bertempur mati-matian 
agar tidak mati konyol. 

Grafik game ini seder- 
hana dan tidak realistis. Dan, 
oleh karenanya, game ini cu- 
kup ringan untuk dimainkan. 
Pustaka yang dibutuhkan un- 
tuk membangun tampilan juga 
tidak banyak. Game ini secara 
sederhana sudah dapat berjalan 
apabila Anda memiliki X. 

Bagi Anda yang ingin tampil 
sedikit beda, mainkanlah versi 
GL dari game ini. Anda tidak 
memerlukan hardware 3D ha- 
nya untuk memainkan versi 3D 
game ini. 


www.infolinux.web.id 


Kemampuan suaranya ti- 
dak sebagus kemampuan gam- 
barnya. Terkadang, suaranya 
seperti memaksa keluar dari 
speaker dengan volume besar 
dan kurang enak didengar. Su- 
ara tidak bulat dan terdengar 
sangat pecah. Namun, mungkin 
suara ini coba menggambarkan 
suasana perang, yang memang 
tidak menyenangkan. 

Bagi Anda penggemar game- 
game sederhana dan menantang, 


cobalah 
game ini. ANop 


sesekali memainkan 










Fitur 20% 
Grafik 40% 


Suara 40% 


Grafik 8,6 
Suara 8,4 
Fitur Tambahan 8,8 
Rating 











Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 











TUNNING LINUX 














Phillip G. Ezolt 

















Dit Prentice Hall PTR 
Tebal 384 Halaman 
Terbit Maret 2005 





—.US$49,99 
0-131-48682-9 




















Se topik yang selalu menarik dibahas 
adalah bagaimana membuat performa 
sistem kita menjadi lebih cepat. Buku ini 
memandu dan memberitahukan kita. Tool- 
tool apa saja yang cocok digunakan demi 
meningkatkan kinerja komputer Anda. 

Tidak semua permasalahan performa 
dapat dengan mudah diatasi dan buku ini 
menjelaskan kepada kita bahwa komputer 
yang berjalan lambat jangan diatasi dengan 
memperbaiki software, meng-upgrade spe- 
sifikasi komputer atau yang simpel adalah 
membuang komputer tersebut. 

Di Linux banyak sekali tool yang berguna 
untuk memberitahukan kepada pengguna- 
nya bagaimanakah proses berjalan di Linux 
dan kenapa sistem Anda berjalan sangat 
lambat. Contohnya pada bab “Performance 
Tools: Process-Specific CPU” memperlihat- 
kan bagaimana proses di Linux sebenarnya 
berjalan. Ketika sebuah aplikasi berjalan, 
apakah prosesnya berjalan di kernel atau 
berdiri sendiri. Kemudian panggilan-pang- 
gilan terhadap pustaka dan sistem apa saja 
yang dilakukan pada proses tersebut, serta 
berapa lama waktu yang diperlukan. Ter- 
akhir, mengambil profile dari aplikasi terse- 
but untuk mencari tahu baris-baris kode 
dan fungsi mana saja yang memerlukan 
waktu paling lama untuk selesai diproses. 

Tool-tool yang dicontohkan merupa- 
kan tool-tool sederhana, yaitu time, strace, 
Itrace, ps, gprof, ld.so, dan oprofile. AEWS 








KEAMANAN 











Ulasan Buku 








ADMINISTRATOR 

















Gregor N. Purdy 























Penerbit O'Reilly 

Tebal 96 Halaman 
Terbit . Agustus 2004 
Harga US$9,95 

ISBN 0-596-00569-5 
Bonus = 











H seperti Firewall, Network Add- 
ress Translation (NAT), dan network 
logging, semuanya disediakan oleh sistem 
Netfilter Linux yang dikenal dengan nama 
perintah iptables. Interface iptables meru- 
pakan tool yang paling tangguh yang dita- 
warkan oleh Linux dan menjadikan Linux 
sebagai sistem yang fleksibel untuk semua 
jenis filtering jaringan yang ingin Anda 
lakukan. Banyak aturan set filtering yang 
dapat dikumpulkan agar mudah untuk 
mengetes hasil set-set filtering tersebut dan 
mudah untuk mematikan atau menghidup- 
kan kembali set-set filtering tersebut. 

Apakah Anda memahami semua tipe 
trafik ICMP—beberapa di antaranya sa- 
ngat vital loh? Bisakah Anda memanfaat- 
kan keadaan filtering untuk memudahkan 
manajemen koneksi TCD? Ingin mengawasi 
seberapa banyak trafik dari berbagai tipe 
yang dapat Anda gunakan? 

Buku ini bisa Anda gunakan sebagai 
referensi jika suatu saat seseorang meminta 
untuk membuka atau menutup sebuah port 
dengan cepat, dan Anda dapat menggunakan 
beberapa trafik yang penting atau mungkin 
untuk menangkis serangan dari luar. 

Sintaks-sintaks firewall yang diperlihat- 
kan di buku ini dengan penjelasan yang 
langsung, bukannya bertele-tele dan mem- 
buat pembaca bisa mengingat semua nilai 
untuk sintaks-sintaks tersebut agar sistem 
jaringan bisa menjadi aman. Ô EWS 


www.infolinux.web.id 








Le 
3 RENs, Ope 
a Ns 
Ou 


R 


Ani 

lin, di 
bin oy, 
bie, a 


HD soja Seng 
lin ote ee tocio 











cs Buku 

a Peter Harrison 
Prentice Hall PTR 
696 Halaman 

— Maret 2005 

|... US$39,99 
0-131-86150-6 



































B® para administrator, buku ini bisa 
sangat membantu bagi memudahkan 
pekerjaan Anda. Berisi berbagai solusi bagi 
berbagai tugas penting administrasi Linux 
yang dijelaskan secara bertahap. Lengkap 
dari konfigurasi dasar hingga troubleshoot- 
ing untuk keamanan tingkat tinggi serta op- 
timasi sistem Linux. 

Di buku ini, sang penulis memperlihat 
bahwa dengan menggunakan command line, 
pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat 
dan efisien, tidak tergantung pada jenis dis- 
tro apa yang Anda gunakan. 

Hal-hal yang dibahas dibuku ini meliputi 
bagaimana membangun jaringan Linux dan 
server file/printer Linux dari awal; menge- 
nali troubleshooting di Linux dan memaha- 
mi pesan-pesan error di Linux; bagaimana 
mengontrol setiap proses booting; meng- 
instalasi, mengonfigurasi, dan mengetes ja- 
ringan nirkabel berbasis Linux; melindungi 
jaringan dengan tool firewall Linux, ipta- 
bles; membangun server-server web, e-mail, 
DNS, DHCP, dan FTP. 

Contohnya pada bab ke-15 yang mem- 
bahas bagaimana membangun Linux FTP 
Server dimulai dengan menjelaskan penge- 
nalan mengenai FTP dan tipe-tipenya, serta 
apa saja masalah yang selalu dihadapi antara 
FTP dan firewall. Dan tool FTP yang digu- 
nakan oleh buku ini adalah vsftp yang me- 
mang terkenal akan kecepatannya diband- 
ingkan tool-tool FTP lainnya. (EWS 


INFOLINUX 07/2005 25 


ADU SOFTWARE 


Perbandingan Enam Network Monitoring 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Noprianto 





INDEKS 


NETWORK MONITORING 

argus 2.0.5 27 
nagios 1.2 27 
iptraf 2.7.0 28 
ntop 3.0 28 
mon 0.99.2 29 
ipgrab 0.9.8 29 


Kriteria pengujian: 

Kami memiliki empat kriteria untuk “Adu 
Software” kali ini. Yang pertama adalah 
fungsionalitas, yang memiliki porsi sebesar 
40%. Agak sedikit susah menilai yang satu 
ini, namun kami mengambil beberapa tugas 
umum dan mempertandingkan software- 
software yang relevan. 

Kriteria kedua adalah fitur tambahan 
yang memiliki porsi 25%. Para admin jari- 
ngan yang telah bersusah payah mempe- 
lajari suatu tool biasanya mengharapkan 
adanya fitur tambahan, dan akan lebih baik 
lagi apabila bisa dikembangkan menjadi 
modul. Di sini, program yang datang dengan 
fitur yang menarik akan mendapatkan nilai 
tambah cukup tinggi. 

Dokumentasi (20%) adalah kriteria ke- 
tiga. Para admin umumnya mengandal- 
kan yang satu ini apabila tidak mema- 
hami program atau mendapati kesulitan. 
Dokumentasi yang baik akan sangat mem- 
bantu. 

User interface kami jadikan kriteria ter- 
akhir dengan porsi hanya 15%. Kriteria yang 
satu ini, walaupun memiliki kontribusi kecil 
pada nilai akhir, tetaplah penting. Tool yang 
hebat dan ramah akan selalu populer. 


26 INFOLINUX 07/2005 


Network Monitoring 











Te hanya badan intelijen suatu 
negara atau lembaga yang memiliki 
intel. Di jaringan, kita juga menge- 
nal berbagai jenis intel, mulai dari yang baik 
dan berguna bagi user sampai yang buruk 
dan hanya membawa kerugian. 

Jaringan adalah sesuatu yang kompleks. 
Kita sendiri tidak akan pernah bisa meng- 
amati dengan mata telanjang dan kemu- 
dian melaporkan apa yang terjadi begitu 
saja. Apalagi ketika terjadi hambatan pada 
jaringan. Semua kebutuhan tersebut harus 
dipenuhi dengan program yang menyebut 
dirinya sebagai network diagnostic tool atau 
network monitoring tool. 

Bicara soal kebutuhan jaringan di Linux, 
banyak hal ajaib yang bisa kita temukan. 
Kalau dihitung-hitung, terdapat puluhan 
program yang mengategorikan dirinya se- 
bagai network diagnostic. Namun, tidak 
semuanya lantas bisa diandalkan. Kami ak- 
hirnya memilih argus, nagios, iptraf, ntop, 
mon, dan ipgrab untuk dipertandingkan. 

Umumnya, program-program tersebut 
memiliki beberapa karakteristik. Para pe- 
nganut informasi realtime akan mencoba 
menyajikan informasi dalam tampilan yang 
bagus dan realtime. Contoh yang paling 
baik mungkin adalah iptraf. Program hebat 
ini tampil dengan user interface yang begi- 
tu mudah dipahami, dengan fungsionalitas 
luar biasa. 

Ntop, juara pertama kita kali ini, tampil 
tidak realtime namun mencoba meman- 
jakan usernya dengan menyajikan hasilnya 
ke web. Ntop memiliki cerita yang menarik. 


www.infolinux.web.id 





Program ini sadar bahwa menyajikan in- 
formasi di web adalah hal yang sangat me- 
ngundang pihak iseng. Oleh karena itu, me- 
kanisme pengambilan dan penyajian infor- 
masi dilakukan dengan sangat rapi. Ntop 
dijalankan sebagai root dan setelah itu uru- 
san penampilan informasi ditangani oleh 
user dengan hak paling rendah. 

Tidak semua pihak menganut informasi 
realtime. Ada pula yang lebih senang dengan 
sistem logging dan membiarkan user-nya di- 
altert apabila terjadi sesuatu. Sistem seperti 
ini juga cukup menarik, terutama kalau alert 
system diimplementasikan dengan baik. 

Beberapa tool juga datang dengan du- 
kungan monitoring yang luas. Contoh yang 
baik adalah mon. Program yang satu ini, wa- 
laupun memiliki nama sederhana, mengem- 
ban tugas yang tidak sederhana. Tergantung 
bagaimana Anda mendefinisikan konfigu- 
rasinya, mon bisa digunakan untuk me- 
monitor hampir apa saja. Mulai dari jari- 
ngan sampai kondisi sistem atau user. 

Nagios juga setali tiga uang dengan mon. 
Nagios juga berbasiskan file konfigurasi yang 
pada akhirnya akan mempengaruhi tugas 
nagios secara keseluruhan. Masalahnya, pa- 
da mon atau nagios, user harus tahu benar 
bagaimana aturan pada file konfigurasi. 
Pengguna harus belajar terlebih dahulu. 

Namun, di luar kerumitan konfigurasi- 
nya, ide mon dan nagios memiliki nilai yang 
luar biasa. Sesuatu yang bisa melakukan 
banyak hal tergantung pada seberapa user- 
nya mampu merancang kriteria yang baik. 
Luar biasa sekali. Ô 


ADU SOFTWARE 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Perbandingan Enam Network Monitoring 











NETWORK MONITORING | NETWORK MONITORING 








& Shell - Konsole 


& Shell - Konsole 





Session Edit View Bookmarks Settings Help Session Edit View Bookmarks Settings Help | 








linux :/home/DATA/NOP/home # ra -r argus.out 
04-11-28 13:43:36.834615 0.001278 


linux:/etc/nagios # nagios 
man version-2.0 probe id=3848370891 
Nagios 1.2 

Copyright (c) 1999-2004 Ethan Galstad (nagios@nagios.org) 
Last Modified: 02-02-2004 

License: GPL 


DstAddr 


Start_Time 
SrcBytes DstBytes State 
04-11-28 13:43:49.458143 
T 


Duration Flgs SrcAddr Sport Dir Dport SrcPkt 


0.000000 192.168.0.50.138 -> 192.168.0.255.138 1 


0.806359 192.168.0.50.32800 -> 192.168 .0.1.22 Usage: nagios [option] (main config file» 


0.000145 192.168.0.50 <-> 192.168.0.1 Options: 


0.000155 192.168.90.50 <-> 192.168.0.1 -u Reads all data in the configuration files and performs a basic 


verification/sanity check. Always make sure you verify your 


0.000175 192.168.90.50 <= 192.168.0.1 config data before (re)starting Nagios. 


0.000148 192.168.0.50 => 192.168.0.1 Shows pro jected/recommended service check scheduling information 


based on the current data in the configuration files. 


9.000019 192.168.0.1 who-has 192.168.0.50 


When used in conjunction with the -s option, this option will cause 


6.000098 192.168.0.50 <-> 192.168.0.1 the status data to be updated with scheduling information. It is 


39.282816 pkts 


linux: /hone/DATA/NOP/hone # J 


40 bytes 5580 drops 0 flows 


the mailing lists. 


linux:/etc/magios # fj 








ia Shell | 


Spesifikasi Software 








Carter Bullard <argus@sei.cmu.edu> 





http://www.gosient.com/argus/ 





LGPL, X11/MIT 





Gratis 





libpcap 





e CPU setara Pentium II 
e RAM sebesar 64 MB 





e Ruang kosong harddisk sebesar 5 MB 








A adalah singkatan dari 
udit Record Generation 
and Usage System. Argus datang 
dengan satu program utama 
dan beberapa tool kecil-kecil. 
Di argus, kita menjalankan pro- 
gram utama argus sebagai dae- 
mon, yang lalu menunggu dan 
menangkap informasi paket di 
belakang layar dan menyimpan- 
nya ke dalam suatu file tertentu. 
Kita dapat mengamati file log 
tersebut dengan program lain, 
atau sekadar mengurutkannya 
dengan program lain pula. File 
log tersebut apabila diinginkan 
bisa dikonversi ke format XML 
untuk diproses lebih lanjut. 

Di argus, Anda tidak akan 
mendapatkan informasi realtime 
dalam tampilan yang menarik. 
Sebagai gantinya, Anda akan 
disuguhi informasi-informasi 
dalam bahasa yang sesederhana 
mungkin. Argus adalah program 
CLI. Anda memberikan argu- 


men dan opsi. 

Secara fungsional, argus cu- 
kup bagus. Bahkan, argus juga 
datang dengan fitur tambahan 
(seperti konversi ke format XML) 
yang merupakan nilai tambah 
cukup besar. Dokumentasi yang 
datang bersamanya juga cukup 
lengkap (tersedia pula FAQ yang 
singkat namun cukup memban- 
tu). Walau sayangnya, dari pem- 
berian nilai, argus harus puas di 
posisi kelima. A 





User Interface 15% 






Fungsionalitas 
40% 


Dokumentasi 
20% 


Fitur Tambahan 25% 


Hasil Pengujian 
Fungsionalitas SASIAIN 9,1 
Fitur Tambahan MMMM IA 
Dokumentasi '(“SIIIIIIIO1/ 9,2 






































User Interface III 33 9,0 

















Spesifikasi Software 





not recommended that you use this option uhile Nagios is running, as 
the information in the status log will be temporarily overuritten. 
Provided as an aid to help you understand initial check scheduling. 


Starts Nagios in daemon mode (instead of as a foreground process). 
This is the recommended way of starting Nagios for normal operation. 


Visit the Nagios website at http://wuu.nagios.org for information on known 
bugs, new releases, online documentation, and information on subscribing to 


Ethan Galstad <nagios@nagios.org> 








http://www.nagios.org/ 





GPL 





Gratis 





libperl 





e CPU setara Pentium II 
e RAM sebesar 64 MB 





e Ruang kosong harddisk sebesar 1 MB 








agios adalah software host/ 
Natar monitoring 
yang cukup kompleks. Dalam 
adu software kali ini, nagios ter- 
masuk salah satu software yang 
tidak mudah untuk digunakan. 
Program ini mengandalkan file- 
file konfigurasi yang memer- 
lukan waktu untuk dipelajari. 
Beberapa file konfigurasi con- 
toh disertakan dengan harapan 
user dapat memodifikasinya. 
Sayangnya, ini bukan pekerjaan 
yang mudah bagi setiap admi- 
nistrator jaringan, terutama 
yang baru pindah ke UNIX. 
Program ini dapat digunakan 
untuk memonitor berbagai net- 
work service. Secara fungsional, 
program ini cukup bisa dian- 
dalkan. Apabila diinginkan, de- 
veloper dapat pula membangun 
plugin untuk nagios. Arsitektur 
programnya memungkinkan 
untuk hal tersebut. Program ini 
juga memungkinkan kita un- 


www.infolinux.web.id 


tuk membangun event handler 
tersendiri untuk menyelesaikan 
berbagai masalah. 

Program ini kompleks. User 
interface-nya kurang begitu mu- 
dah dipahami, namun hal ini ju- 
ga menjadi tidak penting. Apabila 
Anda berniat membangun mo- 
nitoring service yang diinginkan, 
Anda perlu memahami nagios 
dan mempelajari konfigurasi- 
nya. Dokumentasinya terkadang 
kurang membantu. A 





User Interface 15% 






Fungsionalitas 
40% 


Dokumentasi 
20% 


Fitur Tambahan 25% 


Hasil Pengujian 
Fungsionalitas AMMMMMMMM// 9,2 
Fitur Tambahan SSSI S/) 9,2 
Dokumentasi MMASAAAM 9,0 














User Interface AMMAMMMMM/ 9,0 














INFOLINUX 07/2005 27 


ADU SOFTWARE 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Perbandingan Enam Network Monitoring 








NETWORK MONITORING 





Session Edit View Bookmarks Settings Help 


Ip7D 


[E] ashen 





@ Shell No. 2 @ShellNo.3 | Æ Shell No. 4 





Spesifikasi Software 





Gerard Paul Java <riker@mozcom.com> 


& Shell - Konsole = 





http://iptraf.seul.org/ 





GPL 





Gratis 





libncurses, libpanel 





e CPU setara Pentium II 
e RAM sebesar 64 MB 





e Ruang kosong harddisk sebesar 1 MB 








ptraf adalah program network 

monitoring yang sangat bagus. 
Iptraf datang dengan fungsi spe- 
sifik dan tidak dipenuhi dengan 
fitur luar biasa. Namun, secara 
fungsional, iptraf hebat sekali. 
Program ini sangat profesional 
di bidangnya. Tak heran apabi- 
la program ini berhasil duduk di 
posisi kedua, hanya kalah sedikit 
(0.05 poin) dari juara pertama. 
Kekalahan ini pun semata-mata 
karena masalah fitur saja, yang 
barangkali tidak diperlukan oleh 
setiap administrator. 

Berbeda 
UNIX lainnya (yang kalau bi- 


dengan program 


sa lebih mementingkan fungsi 
dan mengabaikan user), iptraf 
datang dengan user interface yang 
sangat memahami user-nya. 
Berbagai tugas dikategorisasikan 
dengan baik dalam submenu. 
Kemudian, flow-flow kerja ju- 
ga mudah dipahami. Terutama 


oleh yang terbiasa menangani 


28 INFOLINUX 07/2005 


jaringan. Dan, tampilannya se- 
cara umum sangat memikat 
dengan pemanfaatan ncurses se- 
cara maksimal. 

Satu hal lain yang menonjol 
dari iptraf adalah dokumenta- 
sinya. Apabila Anda ingin tahu 
lebih atau sekadar ingin menge- 
tahui cara menggunakan pro- 
gram ini, bacalah dokumenta- 
sinya. Dokumentasi program 
ini sangat baik dan sangat bisa 
membantu. 4 





User Interface 15% 





Fungsionalitas 
40% 


Dokumentasi 
20% 


Fitur Tambahan 25% 





























NETWORK MONITORING 





? Welcome to ntop! - Konqueror 


Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 





G00 00 4 1H SSRAR Be 


Welcome to ntop: About | Summary | IP Summary | All Protocols | LocaliP | FC | SCSI | Admin | (C) 1998-2004 - L. Deri 
Summary: Traffic | Hosts | Network Load | ASN info | VLAN info | NetFlows 








Global Traffic Statistics 








Network interface(s) 


(Name (Device | Type |Speed|mru Header, Address |iPv6 Addresses 





| etho | etho |Ethernet| 


|1514 14 |192.168.0.50|::/0 





[Sampling Since 


Sun Nov 28 13:51:32 2004 [26 sec] 





‘Active End Nodes 


2 


For device: 'eth0' (current reporting device) 








[Dropped (libpcap) 


0.0% 





Dropped (ntop) 


0.0% 





Total Received (ntop) 





Total Packets Processed 





Unicast 





Broadcast 





Multicast 























Spesifikasi Software 





Luca Deri <deri@ntop.org> 











http://www.ntop.org 





GPL, lisensi lain 





Gratis 





GD, libpcap, libntop, libntopreport 





e CPU setara Pentium II 
e RAM sebesar 64 MB 





e Ruang kosong harddisk sebesar 5 MB 








ni adalah juara pertama kita 
“Adu Software” kali 
ini. Kami ucapkan selamat ke- 


dalam 


pada para tim ntop yang berha- 
sil membangun program seluar 
biasa ini. Ntop adalah program 
network monitoring yang memi- 
liki arsitektur program sangat 
baik, serta datang dengan ide 
yang sangat menarik. 

Secara prinsip, program ini 
mempergunakan libpcap un- 
tuk packet capture dan kemudi- 
an menyajikan hasilnya di web. 
Ntop dijalankan sebagai user 
root untuk mendapatkan cukup 
hak untuk menangkap paket dan 
setelah itu mendelegasikan pem- 
rosesan selanjutnya kepada user 
dengan hak yang paling kecil 
untuk mengurangi risiko keama- 
nan karena dijalankan di web. Ini 
adalah prinsip yang sangat pen- 
ting dalam aplikasi sejenis ntop. 

Informasi yang disajikan sa- 
ngatlah lengkap. Anda pasti akan 


www.infolinux.web.id 


terpesona dengan cara ntop me- 
nyajikan informasi untuk peng- 
gunanya. Fitur yang datang ber- 
samanya sangat banyak dan se- 
cara keseluruhan, program ini 
memungkinkan pengembangan 
lebih lanjut. 

Support untuk program ntop 
juga bisa Anda dapatkan dari 
ntopsupport.com, atau Anda bisa 
membaca sendiri dokumenta- 
sinya. Cukup lengkap dan sangat 
membantu. 2 





User Interface 15% 





Fungsionalitas 
40% 


Dokumentasi 
20% 


Fitur Tambahan 25% 








11/1111 LLU 








LLULLA 














Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








NETWORK MONITORING 








& Shell - Konsole 


Session Edit View Bookmarks Settings Help 


ADU SOFTWARE 





Perbandingan Enam Network Monitoring 

















INTRODUCTION 


as “ping” or "ftp". 


all monitors. 


cgi-bin and clients’ : 


functionality of the client/server interface. 






README lines 2-38/777 654 





“mon” is a tool for monitoring the availability of services. Services 


services for availability and sending alerts when things fail. To achieve 
this, "non" is implemented as a scheduler which runs the programs which 
do the testing, and triggering alert programs when these scripts detect 
failure. None of the actual service testing or reporting is actually 
handled by "mon". These functions are handled by auxillary programs. 


This model was chosen because it is very extensible, and does not require 
changing the code of the scheduler to add new tests or alert types. For 
example, an alphanumeric paging alert can be added simply by writing a 
new alert script, and referencing the alert script in the configuration 
file. Monitoring the temperature in a room can be done by adding a script 
that gathers data from a thermistor via a serial port. Often these 
monitoring scripts can just be wrappers for pre-existing software, such 


The "mon" scheduler also can serve network clients, allowing manipulation 
of run-time parameters, disabling and enabling of alerts and tests, 
listing failure and alert history, and reporting of current states of 


There are several clients which come with the distribution, found in 
-moncmd, which is a command-line client. moncmd supports the full 


-monshow, a dual command-line and CGI interface report generator 
for showing the operational status of the services monitored by 








@ Shell | 


Spesifikasi Software 





Jim Trocki <trockij@transmeta.com> 











http://www.kernel.org/software/mon/ 





GPL 





Gratis 





Perl, fping 





e CPU setara Pentium II 
e RAM sebesar 64 MB 





e Ruang kosong harddisk sebesar 1 MB 








M program dengan na- 
ma sederhana namun 
menawarkan fungsi yang luas. 
Program ini memfokuskan di- 
rinya untuk memonitor service. 
Dan, jaringan hanyalah salah ba- 
gian dari service yang dapat di- 
monitor oleh mon. Mon dapat 
pula digunakan untuk memo- 
nitor hampir apa saja, menu- 
rut dokumentasinya. Semua hal 
tersebut dimungkinkan dengan 
penggunaan file konfigurasi 
(yang harus Anda pelajari lagi 
sintaksnya, tidak terlalu stan- 
dar). Mon juga akan mendele- 
gasikan beberapa modul kepada 
program yang sudah ada untuk 
dan 


mengurangi redundansi 


meningkatkan ekstensibilitas. 
Mon sendiri datang dengan be- 
berapa tool kecil dengan fungsi 
spesifik. 

User interface program ini 
cukup susah untuk dipahami. 


Seorang calon pengguna mon 


harus memahami dulu konsep 
program ini dan mulai mem- 


yang 
tersedia, dan apabila memung- 


baca-baca dokumentasi 


kinkan, melihat-lihat dan mem- 
pelajari contoh konfigurasi yang 
datang bersamanya. Ini penting 
sekali, agar Anda tidak banyak 
membuang waktu untuk mem- 
pelajari mon. Dokumentasi yang 
datang bersamanya cukup baik 
dan contoh konfigurasinya pun 
cukup banyak. A 









User Interface 15% 
Fungsionalitas 
40% 


Dokumentasi 
20% 


Fitur Tambahan 25% 


Hasil Pengujian 
Fungsionalitas MAFF A// 9,2 
Fitur Tambahan JMU 92 





























Dokumentasi AMMMMMMMM// 23 
User Interface — 99933337 9,0 





























8 (echo request) 
8 


12303 
10688 
1280 


Ethernet (1101624928 .853894) 


00 :e0 :4d:00:77:8d 
00 : 6a :e4:47:3e:11 


Hardware source: 


Identifier: 
Sequence number: 





el @ Shell |) af Shell No. 2 











Spesifikasi Software 





Mike Borella <mike@borella.net> 





http://ipgrab.sourceforge.net/ 





BSD 





Gratis 





libpcap 





e RAM sebesar 64 MB 


e CPU setara Pentium II 


e Ruang kosong harddisk sebesar 1 MB 











ni adalah program yang men- 

duduki posisi keenam dalam 
“Adu Software” kali ini. Harus 
diakui, dalam banyak hal, pro- 
gram ini kalah dari berbagai 
software yang diuji kali ini. 

Program ini membaca dan 
melakukan parsing paket dari 
link layer ke transport layer. 
Informasi yang ditangkap kemu- 
dian disajikan ke user. Satu hal 
yang menarik dari program ini 
adalah car penyajiannya. Bahasa 
yang dipergunakan cukup mu- 
dah untuk dimengerti. 

Program ini memiliki fung- 
sionalitas dasar. Tidak terlalu 
banyak fitur tambahan yang 
datang bersamanya. Namun, 
penulis program ini memberi 
kesempatan kepada pengem- 
bang modul untuk menginteg- 
rasikan kodenya ke igrab. 

User interface-nya juga ber- 
basis CLI dan mengandalkan 
usernya untuk memberikan op- 


www.infolinux.web.id 


si sesuai dengan tugas yang di- 
Walau, 
Anda cukup menjalankan bi- 


inginkan. umumnya, 
nary program ini apa adanya. 
Informasi kemudian akan di- 
tampilkan pada stdout. Program 
ini mungkin akan sangat bergu- 
na dalam scripting. 

Apabila Anda mengalami ke- 
sulitan, Anda dapat pula mem- 
baca dokumentasinya yang cu- 
kup baik dan boleh dikatakan 
cukup lengkap (format PDF). A 









User Interface 15% 
Fungsionalitas 
40% 


Dokumentasi 
20% 


Fitur Tambahan 25% 
Hasil Pengujian 


Fungsionalitas MMMMMMM7 9,0 
Fitur Tambahan JMU 91 



































Dokumentasi AMMMMMMMM// 22 
User Interface SASAMA 22 





























INFOLINUX 07/2005 29 


SOFTWARE PILIHAN Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Software Pilihan CD Edisi Ini 

















Tp a 
g% 


S 
Se Twenty-Third Level: Thrice North, Oni SL 


TAN 
a= KR 
A i ; | 4j © 


DESKTOP 
























(ole) S j 3 i 
OG tekan MN LH 
BA 2005212 SS 





































































CD1 /Multimedia 
/Mandrvia Linux Xmms-mp3-SUSE93 
2005 Limited 
Edition Mini /Networking Spesifikasi Software Software 
Netdude-0.4.6 embua Afterstep Team Caravel Software 
/Update nen Laba nee erna 
(D2 /Penting Í X Window densi X Window 
/Browser /Server ient RAM 64 MB, 8 MB video card 
Firefox-1.0.4 LiteSpeed Web 
Server-2.0.4 Stan- 
/Desktop dard Edition Ms pandangan awam akan sistem Be Budkin meneruskan petuala- 
AfterStep-2.1.0 operasi Linux yang kaku, kali ini ngannya lewat game yang bernama 
/Shell kami menampilkan sebuah aplikasi me- | DROD. Dasarnya permainan ini tidak ada 
/Development Bash-3.0 narik penghias tampilan Linux Anda baik perubahan dengan DROD versi sebelum- 
SCREEM-0.12.2 di rumah maupun di kantor. Sejak Linux nya. Hanya ada beberapa bagian yang diper- 
/System Mengikutsertakan GUI ke dalam barisan- baiki, atau ditambahkan. 


/Distro 


SLAX Popcorn Edi- 


Wine-20050524 


nya, sistem operasi ini semakin mudah di- 
gunakan. Tidak perlu khawatir, Anda bebas 


Anda berada di ruangan penuh trik- 
trik jahil. Anda bukan hanya diharuskan 


tion-5.0.5 Tutorial untuk menjalankannya tanpa dipungut  menerka apa trik-trik jahil tersebut, tapi 
CVS Server 1.12.12 bayaran kecuali membeli majalah ini. juga menerka apa yang akan Anda jumpai 
/Driver AfterStep merupakan aplikasi yang ber- setelah trik yang satu telah Anda lewati de- 
Ati /Ulasan/Games guna sebagai window manager yang diper- ngan selamat. 
Modem Clanbomber-1.05 untukkan bagi sistem operasi UNIX. Pada DROD:Journey to Rooted Hold mampu 
nvidia Zarch-0.92 dasarnya, AfterStep mengikuti tampilan menampilkan permainan sampai dengan 
maupun gaya dari NeXTStep interface. dengan resolusi 1024x768 sehingga kita 
/Email Client /Ulasan/Software Kelebihan aplikasi yang berada dibawah akan dapat melihat semua sisi dan sudut 
Hastymail-1.2 Pavuk-0.9.23 lindungan lisensi GPL ini terletak pada lebih jelas. 


Thunderbird-1.0.2 


Traffic-Vis-0.35 
Unison-2.12.15 


kestabilannya, tampilan yang jelas, dan ele- 
gan. Tujuan utama diciptakannya aplikasi 


Pada versi ini banyak hal baru akan Anda 
jumpai, seperti ruang baru, monster, dan 


/FC3 Zircon-1.18 ini adalah demi menghasilkan sebuah kon- banyak lagi elemen lainnya. 
Kernel-2.6.11 figurasi desktop yang fleksibel, efisien, dan Untuk menjalankan permainan ini tidak 
hemat system resource. Di sinilah letak per- dibutuhkan banyak proses. Tinggal klik file 
/Games bedaan yang mendasar antara AfterStep berformat .run yang tersedia di dalam CD 
DRODJTRH demo dengan window manager lainnya, kestabi- majalah, tepatnya di folder DROD, install, 
Freeciv-2.0.1 lan, mudah dikonfigurasikan, dan hemat lalu jalankan. 
system resource. Sayangnya, kami hanya dapat memberi- 
/Monitoring Salah satu dari sekian banyak fitur me- kan ke hadapan Anda versi demo dari per- 


Ethereal-0.10.11 


30 


INFOLINUX 07/2005 


narik yang ada dalam AfterStep adalah ke- 
mampuan colorscheme-nya yang dapat kita 
ubah-ubah sesuai kemauan kita. Tertarik 
untuk mencobanya? é\Su 


www.infolinux.web.id 


mainan yang mengasyikkan ini. Jika Anda 
tertarik untuk berpetualang lebih jauh lagi, 
maka Anda mesti mengeluarkan sedikit 
uang di kantong untuk membelinya. ASu 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 











MONITORING 








Ete Edt Capture Display Toots 

















GAME 








or 


Game Kingdom View Orders 


| 


Reports 





Argentine 
Population: 1,600,000 
Year 60 AD 
Gold 64 
Tax: 20 Lux: 0 Sci: 80 










Ironclad (veteran) 
Moves: 4 
Ocean 
Podunk 
kai 
ot 


Near 


Ciagius 
J.F. Kennedy (R.LP.) 
Game: Ancona may soon grow to size 3 
Game: Thingvellir may soon grow to size 3 
Game: Hoosick Falls may soon grow to size 2 
(Game: Rio Grande may soon grow to size 4. 
(Game: Resistencia may soon grow to size 4 






















Spesifikasi Software 

F Gerald Combs 
www.ethereal.com 

GPL 

X Window, gtk+, libpcap 




















Ros masih dalam versi beta. Tapi, 


jangan meragukan kemampuannya se- 


bagai protocol analyzer. 

Fitur-fitur yang dimiliki, antara lain ke- 
mampuan meng-capture data “off the wire” 
dari live network connection atau memba- 
canya lewat file capture dari tcpdump (lib- 
cap), NAI’s Sniffer (baik yang dikompres 
maupun tidak), Sniffer Pro, NetXray, Sun 
snoop dan atmsnoop, Shomiti/Finisar Sur- 
veyor, AIX’s iptrace, Microsoft’s Network 
Monitor, Novell’s LANalyzer, RADCOM’s 
WAN/LAN Analyzer, HP-UX nettl, i4btrace 
dari ISDN4BSD project, Cisco Secure IDS 
iplog, pppd log, AG Group’s/WildPacket’s 
EtherPeek/TokenPeek/AiroPeek, maupun 
Visual Network. 

Ia juga mampu membaca traces dari 
Lucent/Ascend WAN router dan Toshiba 
ISDN router. Setiap file dapat dikompres 
dengan gzip, dan Ethereal dapat melakukan 
dekompres file-file tersebut. 

Live data dapat dibaca melalui Ethernet, 
FDDI, PPP, Token-Ring, IEEE 802.11, kla- 
sik IP yang ada di ATM, dan loopback in- 
terface. Data jaringan yang telah di-capture 
dapat dilihat dengan menggunakan tampi- 
lan GUI, atau TTY-mode program “tethe- 
real”. Selain itu, ia juga dapat diedit atau 
di konversi menggunakan command line 
switches dari aplikasi edit. \Su 







Spesifikasi Software 
FreeCiv Team 
www.freeciv.org 
GPL 

X Window 




















osan dengan pekerjaan kantor yang 


menumpuk? Istirahatlah sejenak sam- 
bil minum teh maupun bermain game. Hal 
ini akan membantu kerja Anda kemudian 
menjadi lebih baik lagi. Hanya saja jangan 
sampai keasyikan lalu melupakan pekerjaan 
utama Anda. 

Jika Anda bosan bermain game sendiri, 
Anda dapat berpindah ke permainan ini dan 
memainkannya beramai-ramai bersama te- 
man-teman Anda yang lain. 

Setiap pemain akan menjadi pemimpin 
dalam sebuah perkembangan peradaban. 
Tujuan permainan ini, yaitu menjadikan 
peradaban Anda sebagai peradaban terbaik 
dibandingkan dengan peradaban-perada- 
ban lain. Permainan ini diklaim sebagai per- 
mainan jaringan yang paling menyenangkan 
yang pernah ada. Jika Anda meragukannya, 
coba permainan ini. 

Sistem operasi yang menjadi target per- 
mainan ini adalah GNU/Linux dan Sun So- 
laris. Secara official Freeciv belum diuji co- 
bakan pada platform lainnya. Karena itu, jika 
Anda tertarik untuk memainkannya, instal 
terlebih dahulu salah satu platform di atas. 
Setelah itu, Anda hanya membutuhkan lima 
langkah mudah untuk dapat menjalankan 
permainan ini: instalasi, konfigurasi, konek- 
sikan dengan server, koneksikan dengan cli- 
ent, lalu jalankan. Mudah, bukan? A Su 


www.infolinux.web.id 


SOFTWARE PILIHAN 





Software Pilihan CD Edisi Ini 












E-MAIL CLIENT 








From Date 

Sailfrog@users sourceforge net 1231:51 am 01/07/05 67K 
sailfrog@users sourceforge net 11:45:16 pm 01/06/05 45K 
sailfrog@users sourceforge net 8 24:53 pm 01/06/05 99K 
sailfrog@users sourceforge net 10:05:44 am 12/28/04 48K 
sailrog@users sourceforge net 100543 am 12/28/04 52K 
sailfrog@users sourceforge net 126542am 12/2704 44K 
Sailfrog@users sourceforge net 125542 am 12/27/04 55K 
sailfrog@users sourceforge net 10.00: 08 am 12/26/04 97.5) 
sailfrog@users sourceforge net 1:13:24 pm 12/24/04 44K 
saifrog@users sourceforge net 13:21 pm 12/24/04 59K 
sailfrog@users.sourceforge net 1:08:08 pm 12/24/04 78K 
sailfrog@users sourceforge net 1:08:08 pm 12/24/04 ATK 
sailrog@users.sourceforge net 120049 pm 12/24/04 48K 
sailfrog@users sourceforge net 12.00: 23 pen 12/24/04 43K 
sailfrog@users sourceforge net 11:21:38 am 12/24/04 44K 
Sailfrog@users sourceforge net 112137 am 12/24/04 8 Kb 





Subject 
(Hastyrnad-cvs) hastymail/ general php,1.224,1.225 
(Hastymat-cvs) hastymail/to imap 2 php,1.90,1.91 
(Hastymas.cvs) hastymail/lang charsets php.1 4,1 5 
[Hastymai-cvs] hastymail/ib html functions php, 1 325,1.326 
(Hastymat-cvs) hastymail/htm! new.php,1 149,1 150 
(Hastymait-cvs] hastymail/ib html functions php,1.324,1.325 
(Hastyrnat-cvs) hastymail/htmi newphp,1 148,1.149 
(Hastyrnad-cvs) hastymail/iang it (Tphp,1.72,1.73 
[Hastymat-cvs) hastymail/i® htmi_functions php,1 323.1 324 
(Hastymad.cvs) hastymail/htmi new php, 147.1. 148 
(Hastyrnad.cvs) hastymail/htmi new php, 146,1 147 
[Hastymal-cvs) hastymail/i session php, 1.253,1.254 
[Hastymai-cvs] hastymail/htm! new.php.1.145,1.148 
[Hastymait-cvs] hastymail/ib htmi functions php, 1.322,1.323 
(Hastymait-cvs) hastyrnail/bb htmi_functions php,1 321,1.322 
(Hastyrnat-cvs) hastymail/htmi new.php,1 144,1 145 
(Hastymal-cvs) hastymail/bb html functions php, 1 320,1321 
cvs) hastymail/bb html functions php,1 319,1.320 
session php,1.252,1.253 
(Hastymas-cvs) hastymail/htrni new php,1 1431 144 
(Hastyrnas-cvs) hastymail/htm! compose php,t.221,1.222 
message php,1 418.1419 


saifrog@users sourceforge net 4:54:50 pm 12/2304 47K 
sailfrog@users sourceforge net 4:12:24 pm 12/23/04 77K 





sailrog@users sourceforge net 4:12:24 pm 12/23/04 96K 
Sailfrog@users sourceforge net 11:3711 am 12/23/04 161 





Selected oo NM Resa A Unread E Fag E Untag E Delete E Copy H Move Hg invar = 


[omiens | i = o y o Real Tone 


















Spesifikasi Software 
aml Jason Munro 

http://hastymail.soundforge.net 

GPL 

X Window, PHP4.1+ 





















plikasi yang berdiri di bawah naungan 


GPL memberikan salah satu alterna- 
tif, yaitu dengan menggunakan Hastymail. 
Aplikasi ini ditulis dengan PHP dan diklaim 
dapat mengakses secara cepat, aman ke ber- 
bagai platform IMAP maupun SMTP client. 

Tampilannya cukup baik bila digunakan 
untuk membaca atau mengirimkan e-mail. 
Hastymail memang sangat sederhana. Ap- 
likasi ini menawarkan fitur-fitur yang sangat 
berguna apalagi bagi mereka yang sedang 
jauh dari desktop client. Tanpa frame, cook- 
ies, atau dukungan javascript Anda dapat 
menggunakan Hastymail. 

Tujuan utama si pembuat lebih dikare- 
nakan hal ini dan keinginan untuk mem- 
buat sebuah e-mail client yang sederhana 
namun sangat bermanfaat. Tampilannya 
yang menarik tampak up to date bila di- 
sejajarkan dengan e-mail client yang se- 
rupa. Untuk urusan keamanan, tidak perlu 
khawatir. Hastymail melakukan koneksi 
IMAP, LDAP, maupun SMTP dengan 
menggunakan HTTPS secara transparan. 
Saat acccount semakin berkembang, ke- 
pentingan untuk sistem pencarian yang baik 
pun semakin dibutuhkan. Nah, aplikasi ini 
menjamin hal ini serta kemudahan dalam 
soal pencarian halaman dengan memadu- 
kan pencarian menurut tanggal, ataupun 
yang lainnya. ASu 


INFOLINUX 07/2005 3] 


SOFTWARE PILIHAN 





Software Pilihan CD Edisi Ini 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 




















SERVER 








| Gusara | Tuntea | Lecetey | Eraenal Appa | Setya Mandar | 






com awan 
see mna 
perang a mgro sanma 











Spesifikasi Software 
mbu Lite Speed Technologies Inc 

http://litespeedtech.com 

Freeware 

X window, gnome, gtk 

























plikasi ini merupakan interchangeable 


dari aplikasi lain bernama Apache. Arti- 
nya, ia memiliki semua fleksibelitas yang 
juga dimiliki oleh aplikasi bernama Apache. 
Perbedaannya yang paling mendasar dari 
LiteSpeed Web Server tampil lebih cepat 
dan lebih baik bila dibandingkan dengan 
Apache. 

Beberapa modules yang ada pada Apache, 
terutama yang paling sering digunakan, be- 
rada juga pada aplikasi ini. LiteSpeed Web 
Server menggunakan konfigurasi yang kom- 
patibel dengan Apache untuk .htaccess dan 
penulisan ulang URL. Uniknya lagi, Aplikasi 
ini dapat menggunakan langsung file kon- 
figurasi yang ada pada file Apache. 

Jadilah aplikasi ini merupakan perpa- 
duan antara aplikasi Apache dengan fitur- 
fitur baru lainnya. Hal ini terbukti dari ke- 
cepatannya yang mencapai enam kali lebih 
cepat ketimbang Apache, ditambah dengan 
penampilannya yang semakin baik pada 
PHP sampai dengan 50% dari yang biasa 
ditawarkan oleh Apache. 

LiteSpeed Web Server diklaim oleh pem- 
buatnya sendiri sebagai web server kelas 
tangguh yang akan terus dicari-cari para 
pengguna aplikasi serupa. Apalagi aplikasi 
ini sifatnya bebas untuk Anda gunakan, jadi 
tidak perlu pusing dengan jumlah kocek di 
kantong Anda. Su 


32 INFOLINUX 07/2005 





NETWORKING 








Currently baded 
tcpdump traces 





Detals of the part 

Of the trace you 

are looking at | [Ropdump log (1.32% Of fie at 41.05% offset 
16:55:11 7076 192.18.99.122. 20 





tepdump output 


Protocols in. 
selected packet 


GUI provided by protocol. 
plugin for selected header 





ets 4200 packets. |—Sh || Real size: 1514 bytes, captured: 151 
Indicators for currently loaded 
packets (top) and the active trace's Brata ber 
current trace area part currently 


being edited (bottom). 















Spesifikasi Software 
Christian Kreibich 
http://netdude.sf.net 

BSD type 

x window, libcap, gtk+, tcpdump 




















pa itu Netdude? Aplikasi ini berguna 


bagi Anda yang hendak melakukan 
pengeditan terhadap trace file. Tampilannya 
tidak berupa konsole sehingga akan sema- 
kin memudahkan para penggunanya. 

File Tcdump trace umumnya sangat be- 
sar, dapat mencapai bilangan gigabyte. Nah, 
di sinilah letak kegunaan Netdude. Biasanya 
semua trace di load ke memory sehingga 
memakan ruang maupun waktu Anda. Net- 
dude tidak demikian, ia dapat menyimpan 
hanya dalam jumlah kecil beberapa sesi ter- 
tentu untuk kemudian melompat ke yang 
lainnya. 

Kelebihan aplikasi ini ada pada kemam- 
puannya melakukan pengeditan secara mu- 
tiple pada waktu yang bersamaan. Hal ini 
juga dapat memudahkan pemindahan paket 
dari satu trace ke trace yang lainnya. 

Aplikasi ini terdiri dari 3 komponen 
utama yang kesemuanya dapat digunakan 
secara individu; Netdude, libnetdude, dan 
libcapnav. Dengan keberadaan plugin, maka 
Anda akan dengan mudah menampilkan 
paket-paket data protocol. 

Secara tegas dijelaskan oleh pembuatnya 
bahwa aplikasi ini tidak diciptakan dengan 
tujuan menyaingi Ethereal. Kedua aplikasi 
ini memiliki fungsi dan kemampuan yang 
berbeda. Jadi membandingkan kedua ap- 
likasi ini sangatlah tidak adil. ASu 


www.infolinux.web.id 








DEVELOPMENT 








— Isia” onde 
ca heel nata daa ther Geren co dk tlez een me an 
“net ® David A Knight'setme Personal Page 
al» 






































David Knight 
www.screem.org 

GPL 

X window, gnome, gtk 






















M elakukan pengeditan pada suatu web- 
site cukup menyulitkan, apalagi bagi 


para pemula yang belum mengetahui ap- 
likasi apa yang mesti dimiliki untuk mem- 
permudah proses. Nah, sebagai alternatif 
Anda dapat menggunakan SCREEM. 

Tujuannya adalah mempermudah atau 
meningkatkan produktivitas kita saat mem- 
bangun sebuah site, dengan cara memberi- 
kan kecepatan akses ke fitur-fitur yang biasa 
digunakan. SCREEM memang ditulis un- 
tuk dijalankan pada desktop GNOME, tapi 
Anda tidak perlu menjalankan GNOME. 
Yang penting install libraries yang dibutuh- 
kan di komputer Linux Anda. 

Tidak seperti web site atau HTML edi- 
tor lainnya, SCREEM tidak memunculkan 
tampilan halaman WYSIWYG. Anda akan 
menemukan hal lain, raw HTML editor 
pada setiap window yang digunakan untuk 
melakukan proses pengeditan. Hal ini di- 
karenakan, secara umum WYSIWYG tidak 
mampu menghasilkan HTML yang benar- 
benar baik, dan berkemungkinan memper- 
lambat proses jika ia tidak men-support ele- 
men yang Anda hendak masukkan. 

Sebagai tambahan, Anda juga akan 
mendapatkan sebuah paket yang dapat 
digunakan untuk mengedit XML, hal ini 
dibutuhkan secara umum untuk mengedit 
struktur data. Asu 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Info CD 





Sekilas Info tentang Isi CD 





Sebelum menggunakan CD InfoLINUX, sebaiknya lihat daftar isi CD dan informasi-infor- 
masi penting mengenai isi CD untuk membantu Anda. 


Direktori PENTING 





Program-program yang disertakan di CD 
merupakan rilis terbaru, dan biasanya 
dibuat menggunakan /ibrary-library terbaru 
dan program-program pendukung lainnya 
agar dapat terinstalasi dengan baik (yang 
biasanya disebut “dependeney”), dan 
mungkin tidak tersedia pada Linux yang 
Anda gunakan sekarang. Kami berusaha 
menyediakan library-library dan program- 
program pendukung tersebut sebanyak 
mungkin, akan tetapi karena keterbatasan 


Langkah-langkah instalasi 
Paket ISO 


ruang CD, kami tidak mampu menyediakan 
semuanya. 

Library-library terbaru dan program-pro- 
gram pendukung tersebut kami sediakan di 
direktori “PENTING” dalam CD. 


Format paket 

Ada beberapa tipe paket instalasi program 
di Linux, seperti rpm, deb atau apapun, kami 
akan berusaha untuk menyediakan semua 
tipe tersebut dalam CD jika memungkinkan. 


Cara yang paling cepat untuk membakar sebuah file image ISO ke CD adalah dengan meng- 
gunakan aplikasi cdrecord. Sebelumnya, Anda harus sebagai root untuk melakukan ini. 
Pertama, cari alamat dari CD-Writer Anda dengan perintah: 


# cdrecord -scanbus 


Perintah tersebut akan memberikan keluaran letak device Anda, berupa tiga angka pada 
kolom paling kanan, misalkan 0,3,0. Sekarang Anda membakar dapat membakar file image 


ISO dengan perintah: 


# cdrecord dev—-9,3,0 -v /direktori/tempat/ISO 


Untuk menyederhanakan perintah tersebut, Anda bisa memasukkan pengaturan ke dalam 


file /etc/cdrecord.conf, yaitu: 
Merk=@,3,8 32 16M 
CDR_DEVICE=Merk 


Pada pengaturan di atas, dicontohkan kecepatan device Anda 32x dan ukuran buffer 
16MB. Sekarang untuk membakar file ISO, Anda dapat menggunakan perintah 
# cdrecord -v /direktori/tempat/ISO 


Pada alternatif lain, Anda bisa menggunakan aplikasi k3b (http://k3b.sourceforge.net) 
dengan tampilan GUI. Pertama klik pada menu Tools -> CD -> Burn CD Image. Kemudian, 
masukkan letak file image ISO pada kolom “Image to Burn”, yaitu klik pada icon map dise- 
belah kanan kolom masukan. Anda dapat memasukkan opsi-opsi lainnya sesuai keinginan 
Anda untuk membakar file ISO ke CD, seperti “Speed”, “Copies”, dan opsi-opsi lainnya. Dan 
untuk memulai proses pembakaran, klik pada tombol “Start”. Dan sekarang Anda bisa ber- 
santai-santai terlebih dahulu sambil menunggu proses pembakaran file ISO ke CD selesai. 

Selain itu, Anda juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi dengan tampilan GUI lainnya, 
seperti gcombust, xcdroast, dan lain-lain. 





www.infolinux.web.id 





Tipe-tipe paket 


Jika Anda masih baru di lingkungan 
Linux, mungkin akan kebingungan me- 
lihat file-file dan ekstensi-ekstensi yang 
berbeda-beda pada file-file paket insta- 
lasi Linux. Paket-paket tersebut dapat 
diidentifikasikan berdasarkan nama file- 
nya dan biasanya hanya dengan melihat 
ekstensi file-nya. 
program-4.4.4.i386.rpm 

Ini adalah paket instalasi binary rpm, dan 
didesain untuk berjalan pada sistem x86. 
program-4.4.4.i386.deb 

Seperti di atas, tapi berupa paket binary 
debian. 

program-4.4.4-4rh73.1686.rpm 

Paket binary rpm, tapi didesain khusus un- 
tuk Linux Red Hat versi 7.3. 
program-4.4.4-4mdk.i386.rpm 

Sama, tapi didesain khusus untuk Linux 
Mandrake. 
program-4.4.4-4suse82.i586.rpm 
Sama, tapi didesain khusus untuk Linux 
SuSE 8.2. 
program-devel-4.4.4.i386.rpm 

Paket instalasi versi development. 
program-4.4.4.tar.gz 

Ini biasanya merupakan source code. 
program-4.4.4.tgz 

Seperti di atas, tgz merupakan penyingka- 
tan dari tar.gz. 

program-4.4.4.tar.bz2 

Sama, tapi menggunakan sistem kom- 
pressi bzip2. 

program-4.4.4.src.rpm 

Ini juga merupakan source code, tapi 
dalam bentuk rpm agar mudah untuk 
diinstal. 


CD RUSAK? 

Apabila CD yang diterima tidak terbaca 
atau rusak dan Anda merasa rugi dan 
ingin menggantinya. Hubungi kami melalui 
e-mail ke redaksi@infolinux.co.id. 


INFOLINUX 07/2005 33 






Linux Masa Kini 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Noprianto 


Linux kini telah berumur 14 tahun. Sebuah waktu yang 
tidak muda lagi untuk sistem operasi yang dikembangkan | 
dengan begitu serius. Dari hari ke hari, Linux bertumbuh dan 
terus bertumbuh. Sayangnya, terkadang kita tidak sempat 
mengikuti perkembangan Linux tersebut sehingga kita 

masih menganggap Linux masih seperti dua atau tiga tahun 
lalu, padahal perkembangan sudah begitu banyak. Di rubrik 
“Utama” ini, mari kita lihat sama-sama bahwa Linux kini bukan 
lagi seperti yang dulu. Sudah lebih maju dan siap digunakan. 


ada saat Linux mulai populer di ber- 
Pie kalangan, sekitar tahun 1995, 

banyak pengguna menaruh harapan 
pada sistem operasi ini. Bagaimana tidak? 
Pada saat tersebut, mengharapkan sistem 
operasi *NIX yang andal dan murah tidak- 
lah gampang. Apalagi jika sistem operasi 
tersebut bisa berjalan pada berbagai arsitek- 
tur komputer dan akan memiliki dukungan 
hardware yang cukup luas. 

Pada masa-masa awal tersebut, tak terhi- 
tung pada pengguna antusias, termasuk ka- 
langan pebisnis yang terus mengikuti serta 
mengembangkan Linux bersama-sama. 
Setiap ada perkembangan baru akan senan- 
tiasa dibicarakan dan didokumentasikan de- 
ngan baik. Ini wajar mengingat fitur Linux 
belumlah terlalu banyak dan fitur baru 
tersebut mungkin sudah terdapat di sistem 
operasi lain sehingga akan mudah diikuti. 

Linux tercatat berkembang begitu pesat 
dan luar biasa pada peralihan 2.0 ke 2.2. Pada 
saat tersebut, banyak sekali kalangan penye- 
dia jasa dan bisnis yang menawarkan solusi 
berbasis Linux. Boleh dikatakan, publik su- 
dah sangat puas dengan kinerja 2.2 di dunia 
server. Desktop boleh dikatakan masih belum 
tersentuh sama sekali. Hal ini semakin man- 


34 INFOLINUX 07/2005 


tap pada saat Linux menginjak versi 2.4. Pada 
versi 2.4, boleh dikatakan Linux sudah men- 
jadi pesaing yang cukup serius untuk sistem 
operasi Windows dan satu atau dua UNIX 
lain, walaupun, dibanding beberapa UNIX 
lain, Linux belum apa-apa. Pengertian be- 
lum apa-apa ini tentu saja tidak bermaksud 
untuk merendahkan Linux. Pada kenyata- 
annya, beberapa hal seperti filesystem, duku- 
ngan user dan proses memang masih kalah 
jauh dibandingkan dengan beberapa UNIX 
yang sudah lahir jauh lebih lama. 

Pada generasi 2.4, tak terhitung banyak 
sekali fitur yang didukung oleh Linux. 
Perkembangan satu atau dua fitur terkadang 
tidak sempat diikuti lagi. Para hacker juga 
mulai lebih fokus pada perkembangan yang 
lebih besar, seiring dengan perkembangan 
teknologi dunia. 

Hal ini terus berlanjut sampai perkem- 
bangan kernel 2.6. Berita yang tersebar 
mungkin adalah dukungan Linux yang kini 
bisa menerima sampai jutaan user dalam 
sistem dan dukungan proses aktif yang se- 
makin banyak pula. Tapi, berbagai hal detail 
lain, atau hal yang lebih kecil seperti du- 
kungan pada hardware tertentu sudah tidak 
sempat menjadi highlight. 


www.infolinux.web.id 









Di lain sisi, kita sendiri terkadang terje- 
bak pada pandangan bahwa Linux adalah 
sistem operasi yang aneh. Dukungan hard- 
ware sedikit dan ditambah lagi hanya seba- 
gian kecil penyedia hardware yang peduli 
dengan Linux. Selain itu, kita juga mungkin 
masih berpandangan bahwa ketersediaan 
software di Linux juga masih payah. 

Bahwa kita masih memiliki pikiran terse- 
but sangatlah wajar. Tidak semua dari peng- 
guna Linux adalah pengamat changelog yang 
penuh bahasa teknis. Sebagian besar meng- 
gunakan komputer untuk menyediakan 
solusi yang lebih baik bagi bidang yang di- 
geluti. 

Di “Utama” kali ini, kita akan melihat 
beberapa hal tentang Linux hari-hari ini. 
Bagaimana perkembangan internal Linux 
itu sendiri, seperti dukungan hardware, 
ketersediaan software serta perkembangan 
teknologi Linux untuk menyikapi perkem- 
bangan teknologi di dunia ini. Selain itu, 
kita akan melihat pula dampak perkem- 
bangan internal Linux terhadap berbagai 
bidang kehidupan seperti bidang bisnis, 
pendidikan, pengembangan aplikasi/hard- 
ware, Internet dan multimedia. Selamat 
membaca! 







Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Perkembangan Internal Linux 
Masa 14 tahun bukanlah masa yang sing- 
kat. Dalam kehidupan juga tentunya begitu. 
Perkembangan dari umur satu atau dua ta- 
hun ke remaja puber yang akan duduk di 
bangku SMU bukanlah perkembangan yang 
kecil. Begitu juga dengan Linux. 

Kita lihat, saat ini, Linux telah menca- 
pai versi 2.6.x. Untuk mencapai 2.6.x dari 
2.4.x saja, Linux harus berkembang sekitar 
3 tahunan. Teorinya, untuk mengubah satu 
rilis stabil ke rilis stabil lain, butuh waktu 
beberapa tahun. Ini kita belum bicara soal 
rilis mayor (misal dari 1.x ke 2.x atau 2.x 
ke 3.x). Bahkan, langkah-langkah dari sisi 
pengembangan kode baru untuk 2.8 atau 
3.x saja belum menjadi pembicaraan yang 
Serius. 

Setiap kali Linux berubah versi, akan ada 
banyak hal yang ditambahkan. Pengubahan 
versi ini bukan sekadar masalah marketing. 
Dengan Linus di-host oleh OSDL secara 
fulltime untuk mengembangkan Linux, hi- 
tungan satu bulan saja sudah cukup untuk 
menambahkan fitur baru tertentu ke Linux. 

Kita akan melihat lebih detail, bagaima- 
na Linux menambahkan begitu banyak du- 
kungan hardware sehingga kita tidak perlu 
terlalu paranoid dalam membeli hardware. 
Begitupun juga bagaimana Linux menyiap- 
kan kernelnya baik-baik untuk dapat men- 
jalankan aplikasi-aplikasi yang merupakan 
garis depan kepada pengguna komputer. 
Dan, tak lupa bagaimana Linux menjawab 
perkembangan teknologi dunia yang saat ini 


berkembang cepat minta ampun. 









File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


The Linux Kernel Archives - Mozilla Firefox 


GB AJB revere ë Go TL | 
mmr  — o IUS 


inuk HA Proje) 4 The Linux K... |S Red Hat Hard... |R Red Hat | The... | INI NOVELL: Novel... |  LinuxPrinting.... |_| Linux USB 


Dukungan hardware dan teknologi 

Ini mungkin merupakan salah satu alasan 
orang untuk tidak menggunakan Linux. Su- 
dah beli komputer dengan segala peralatan 
yang mahal-mahal, begitu diinstal Linux, 
hanya fungsi dasar yang bekerja. 

Masalahnya sebenarnya karena duku- 
ngan dari vendor. Kalau saja dukungan dari 
vendor ke Linux sebaik dukungan vendor 
ke Windows, maka dukungan hardware di 
Linux akan sebaik dukungan hardware di 
Windows. Linux bukannya tidak bisa me- 
nerima instalasi driver. Dari sisi teknologi, 
Linux telah memiliki hook yang sangat sa- 
ngat baik untuk menerima driver berbagai 
perangkat keras. Malah, instalasi driver bisa 
jauh lebih gampang di Linux. 

Tanpa vendor, Windows juga kelabakan 
dalam menangani perangkat keras. Ketika 
Anda menginstal Windows tanpa CD Driver 
hardware Anda, Windows juga banyak tidak 
mengenali hardware. 

Tapi, kita tentunya tidak boleh menya- 
lahkan vendor. Tidak ada pembuat barang 
yang ingin barangnya tidak laku di kalangan 
pengguna tertentu. Anda setuju, bukan? Ka- 
lau memang Linux tidak terlalu kompleks 
dari sisi banyaknya distro dan lain sebagai- 
nya serta masalah legal seperti lisensi, tentu 
saja vendor mungkin akan menyediakan 
driver untuk Linux. Hal ini suatu hari akan 
terjadi. 

Namun, sementara belum terjadi, du- 
kungan hardware harus dibuat oleh para 
hacker dan dimasukkan ke tree kernel dalam 
supervisi yang cukup ketat. Dalam banyak 


File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


| Umbretio um... | 9 


a 








| The Linux Kernel Archives 


Welcome to the Linux Kernel Archives. This is the primary site forthe Linux kernel source, but it has much more 


than just kernels 


Protocol Location 
HTTP http://Awww.kernel.org/pub/ 


FTP ftp://ftp.kernel.or b/ 


RSYNC rsync://rsync.kernel.org/pub/ 


The latest stable version of the Linux kernel is: 


The latest prepatch forthe stable Linux kernel tree is: 


2.6.11.9 
-6.12-rc4 





2005-05-11 22:47 UTC F V VI C Changelog 
2005-05-07 05:49 UTC V VIC Changelog 


Goals 





The latest 2.4 version of the Linux kernel is: 2.4.30 2005-04-04 01:44 UTC F V VI C Changelog about this site 
The latest prepatch for the 2.4 Linux kernel tree is: 2.4.31-pre2 2005-05-12 19:19UTC V VIC Changelog 

The latest snapshot for the 2.4 Linux kernel tree is: 2.4.31-pre2-bk1 2005-05-1409:47 UTC V 

The latest 2.2 version of the Linux kernel is: 2.2.26 2004-02-25 00:28 UTC FV Changelog IBM 

The latest prepatch for the 2.2 Linux kernel tree is: 2.2.27-rc2 2005-01-12 23:55UTC VVI Changelog Conectiva 

The latest 2.0 version of the Linux kernel is: 2.0.40 2004-02-08 07:13 UTC F V VI Changelog 


The latest -ac patch to the stable Linux kernels is: 2.6.11-ac7 





The latest -mm patch to the stable Linux kernels is: 2,6,12-re4-mm1 2005-05-12 10:03 UTC V Changelog r : g , i 
[=| 6/25/2003: A potential remote exploit has been discovered in heartbeat. Please upgrade to verison 1.0.3 or later (+j 
Transferring data from bugzilla.redhat.com.. B Transferring data from bugzilla.redhat.com... 


2005-04-11 18:36 UTC V 








Linux Masa Kini 









Linux-HA Project Web Site - Mozilla Firefox 





KE ~” E> " ai (X A (9 http://www.linux-ha.org/ 


(| Linux-HA Pr... | A The Linux Kern... | SJ Red Hat Hardw...| SB Red Hat | The... | INI NOVELL: Novel... | g LinuxPrinting.o...| | Linux USB 





High-Availability Linux Project 


(Last updated: 12 November, 2004) 


Download Linux-HA Software 


contact legal help Security 
Friends of Linux-HA 
SuSE SGI MSC Linux 
Tummy.com Emageon Intel 





Security Announcement 


kasus, tidak ada dokumentasi resmi untuk 
cara kerja hardware (kalau bocor, berarti 
sangat bahaya) sehingga pengembang Linux 
harus mencoba-coba ataupun mempergu- 
nakan program tertentu untuk mengamati 
cara kerja hardware. Kode yang berhasil 
lulus akan dimasukkan ke tree source code 
kernel. Apabila belum terbukti bagus, maka 
akan dimasukkan sebagai experimental. 

Hal ini sebenarnya masih cukup jauh 
untuk sampai di tangan pengguna. Pem- 
buat distro akan mengevaluasi terlebih da- 
hulu perubahan di kernel terbaru sebelum 
memasukkan sebagai kernel resmi (misal, 
SUSE menunggu sampai 2.4.4 sebelum me- 
masukkan 2.4 sebagai kernel default untuk 
salah satu rilis distronya). Dari level ini saja, 
banyak penyedia distro yang tidak mengak- 
tifkan fungsi-fungsi kernel yang masih ter- 
lalu baru atau eksperimental. Jadi, kalau ada 
dukungan hardware baru di Linux, bisa saja 
kita menerima distro yang belum mendu- 
kung hardware tersebut. 

Lepas dari integrasi dukungan hardware 
tertentu ke tree kernel, terkadang ada de- 
veloper driver hardware tertentu yang me- 
maintain drivernya sendiri dan tidak ingin 
mengajukan proposal untuk diterima ke 
tree kernel sebelum yakin, padahal driver 
tersebut sudah cukup layak untuk digu- 
nakan. Ini lebih susah lagi untuk sampai di 
tangan user. Penyedia distribusi umumnya 
akan melihat dan mempertimbangkan, na- 
mun tidak terlalu ingin mengambil risiko 
apabila hardware-nya tidak banyak digu- 
nakan. User harus aktif mencari, melakukan 







>| © co ia | 


| umoreto um... | O 
i 


HighAvailability 


ttp://li -ha.or 
Communications 
Commercial Software 








IP Address Takeover 
Links 











Situs repository kernel Linux. 


Situs Linux High Availability Project. 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX 07/2005 35 





Linux Masa Kini 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








kompilasi dan lain sebagainya. Bukan hal 
yang menyenangkan. 

Lebih detail, kita akan melihat bagaimana 
Linux memberikan dukungan bagi beberapa 
kelas hardware berikut. 

Untuk processor, Linux sebenarnya men- 
dukung sangat-sangat banyak processor. 
Untuk x86 saja, Linux mendukung banyak 
sekali produk Intel, mulai dari yang kuno 
sampai Pentium 4 M dan Xeon. Semen- 
tara, untuk AMD, Linux mendukung sam- 
pai Opteron. Ini belum lagi ditambah milik 
Transmeta, dan produsen-produsen lain. 
Jadi (masih tetap dalam konteks pembicara- 
an x86 32 bit ataupun 64 bit), kalau Anda 
membeli komputer dengan processor baru, 
jangan terlalu khawatir Linux tidak mendu- 
kung. Beberapa fitur canggih milik produsen 
tertentu memang belum didukung, tapi dari 
sisi kecepatan, tentu Linux akan memanfaat- 
kan semaksimal mungkin. 

Jumlah mesin dengan banyak processor 
sebenarnya sudah didukung oleh Linux se- 
jak 10 tahun lalu. Namun, perbaikan di sana 
sini dilakukan sehingga pada generasi 2.6.x, 
dukungan multi-processor sudah lebih 
baik lagi. Di source code kernel, dukungan 
processor sebenarnya disiapkan untuk 255 
processor. Di dunia nyata, untuk komputer 
mid-range, hal ini tentunya tidak realistis. 
Namun, untuk mesin 2 sampai 8 (bahkan 
32) processor, Anda bisa percaya kepada 
Linux. Anda mungkin butuh dukungan dari 
penyedia distro begitu Anda menggunakan 
mesin mulai dari 4 processor. 

Untuk mesin portabel seperti milik Dell, 


Toshiba, Sony, atau IBM, sebenarnya sudah 
ada dukungan yang lebih baik dan khusus 
kepada mesin-mesin tersebut. Namun, ap- 
likasi-aplikasi user space (seperti menangani 
tombol-tombol tertentu pada notebook) 
masih diperlukan. Boleh dikatakan, umum- 
nya Linux sudah sangat mendukung note- 
book-notebook populer. 

Untuk memory, Linux sudah siap untuk 
teknologi yang mendukung sampai 64 GB. 
Namun, umumnya, apabila Anda sudah 
menggunakan memory utama di atas 4 GB, 
Anda akan membutuhkan support dari pe- 
nyedia distro untuk lebih baiknya. 

Untuk BUS data, banyak sekali yang su- 
dah didukung oleh Linux. Mulai dari yang 
lama-lama dan tidak umum sampai yang 
umum seperti AGP, PCI/PCI Express, PC- 
MCIA, ISA, dan lain sebagainya. Linux 
bahkan mendukung PCI Hotplug. Dengan 
demikian, bagi motherboard yang mendu- 
kung, Anda bisa mencabut dan menam- 
bahkan PCI card sesuka hati. Namun, Anda 
mungkin belum bisa melakukannya dengan 
tenang, karena kode ini masih eksperimen- 
tal. Apabila Anda memaksa untuk melaku- 
kannya, Anda mungkin akan berhadapan 
dengan risiko kehilangan data ataupun 
kerusakan pada perangkat keras. 

Untuk media penyimpanan tetap seperti 
harddisk, dukungan sudah sangat baik. 
Anda tidak perlu khawatir. Harddisk IDE 
biasa sudah sangat didukung. Begitupun 
dengan SCSI. Harddisk serial ATA (SATA) 
juga telah didukung dengan baik. Anda juga 
bisa menggunakan Multi-device seperti RAID 


dengan tenang. Linux mendukung mulai 
RAID0,1,10,4,5,6 walaupun status RAID10 
masih experimental dan RAID6 masih sangat 
experimental. Linux juga mendukung LVM 
yang mendukung virtualisasi penyimpanan. 
Dengan memanfaatkan LVM, kita dapatmem- 
bangun sistem penyimpanan virtual yang ter- 
diri dari beberapa disk atau partisi yang diga- 
bungkan seolah-olah menjadi satu. Apabila 
LVM digabungkan dengan RAID, maka kita 
akan mendapatkan solusi yang lebih baik lagi. 
Karena RAID dapat mendukung sistem high 
availability dan karena LVM dapat diterapkan 
untuk virtualisasi pada RAID. 

Satu cerita yang cukup menarik untuk 
harddisk. Ini sudah terjadi sejak beberapa 
tahun yang lalu. Pernahkan Anda membeli 
harddisk berukuran lebih besar dari yang 
didukung oleh BIOS Anda? Misal, BIOS An- 
da hanya mendukung 8 GB, tapi Anda mem- 
beli harddisk berukuran 20 GB. Linux dapat 
mendeteksi dengan benar harddisk Anda wa- 
laupun BIOS Anda hanya mengenali hard- 
disk tersebut sebagai harddisk berukuran 8 
GB atau kurang. Beberapa waktu yang lalu, 
penulis membeli harddisk berukuran 200 
GB, yang hanya dikenali sebagai 136 GB oleh 
BIOS. Seperti biasa, Linux dapat mengenali 
sebagai harddisk 200 GB dan dapat diguna- 
kan dengan benar di Linux. 

Untuk IEEE1394 atau yang populer de- 
ngan istilah Firewire, Linux sudah mendu- 
kung walaupun tidak semua chipset atau 
perangkat. Transmisi audio, video, harddisk, 
dan ehternet over firewire sudah didukung 


(sekali lagi, tidak semua). 






Red Hat Hardware Catalog - Mozilla Firefox 


Red Hat | The Open Source Leader - Mozilla Firefox 





-> GOA 


MJ Red Hat | The Open Sou... | i Nove LL: Novell and Linux | + LinuxPrinting.org 
® redhat 


Solutions Choice Migrate Renew Documentation Red Hat Magazine Company 


7| Oe Ja. 


T oreen 1G 


a 


NI Red Hat Hardware ... [rea Hat | The Open S... | ÎN} NOVELL: Novell and Li...| = LinuxPrinting.org 


& redhat T surront [ store {j Download | Search 


D Linux USB | Umbretio UML Modeller | ga | | Linux USB 


a 


T surprort |] store E DowNLoAD || Search 





Details Compare Migrate Renew Proof 


Red Hat Hardware Catalog 


Welcome to the Red Hat Hardware Catalog, the database containing certified and compatible 
hardware for Red Hat products. 


Ticketmaster 
and StrongMail 
rely on Red Hat 


AWH aay 


Lag 
z 
c 
x 


aSladug.Nga 





Operating System Version 


Red Hat Enterprise Linux 4: 





Red Hat Enterprise Linux 3: 


RED HAT SUMMIT 2005 
Red Hat Enterprise Linux 2.1: 5 pak es Red Hat Summit 2005 





Quick Search 








| || Search | | Clear | Advanced Search ~Ë Global File System “+ Security 








ot Software Catalog 


Latest News Activate Now 








First Time Vendors 


0411 Landmark standardizes on Activate your Red Hat 


If you are a hardware vendor that would like to participate in Red Hat's Hardware 
Certification program, please email hwcert@redhat.com after reviewing the Hardware 
Certification whitepaper. 


Red Hat Enterprise Linux Enterprise Linux Subscription 





Onsite and Custom 
Training Returning Vendors Ie = 


raining 
Looking up www.linux-ha.org... 


Situs Red Hat. 





Looking up www.linux-ha.org... 





Situs Red Hat Hardware Catalog. 


36 INFOLINUX 07/2005 www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Untuk jaringan, Linux sudah tidak tang- 
gung-tanggung. Dari dulu sampai hari ini, 
Linux memang sangat sayang dan memberi 
perhatian begitu besar akan perangkat dan 
protokol jaringan. Untuk perangkat jaringan 
mulai dari yang membutuhkan kabel sampai 
yang tidak membutuhkan kabel, Linux su- 
dah sangat mendukung. Khusus untuk wire- 
less, Anda akan membutuhkan kernel-kernel 
terbaru. Distro Anda mungkin telah men- 
dukung perangkat wireless tersebut, namun 
Anda mungkin akan diminta untuk men- 
download firmware secara terpisah karena 
dari sisi legal, pembuat distro Anda mungkin 
tidak dapat memaketkan firmware tersebut 
bersama-sama dengan distronya. Semen- 
tara, untuk ethernet, Linux sudah mendu- 
kung mulai yang kuno sampai Gigabit (1000 
Mbit) dan 10 Gigabit (10000 Mbit). 

Untuk perangkat input, Linux sudah 
mendukung banyak sekali. Sebut saja ber- 
aneka keyboard dan mouse (termasuk bebe- 
rapa yang menggunakan infra merah karena 
dukungan infra merah di Linux sudah sema- 
kin baik), joystick (termasuk dukungan feed- 
back), touchscreen, dan lain sebagainya. Khu- 
sus untuk joystick, Linux mendukung sekitar 
30 model populer dan ini terus bertambah. 

Untuk dukungan graphic seperti kartu 
video, Linux khusus menambahkan duku- 
ngan optimalisasi sehingga kartu video Anda 
tidak hanya dikenal dan bisa digunakan untuk 
menampilkan gambar, tapi beberapa tamba- 
han sesuai fitur kartu video juga disertakan. 
Memang tidak berlaku untuk semua kartu, 
tapi sudah banyak sekali. Sebagai tambahan 
untuk kartu video, Anda bisa menggunakan 
banyak sekali kartu yang ada, termasuk yang 
kuno. Ini sebenarnya bukan karena semata- 
mata dukungan Linux, tapi karena X juga 
kini menyertakan driver generic vesa (bisa 
sampai resolusi 1024 atau bahkan lebih) yang 
walaupun lambat tapi menjadikan kartu kita 
setidaknya bisa digunakan. 

Untuk dukungan video Linux (misal pada 
perangkat kamera video), kini Linux sudah 
semakin baik. Ini sebenarnya sudah sejak 2.4. 
Penulis memiliki webcam Logitech guickcam 
express yang dapat berjalan dan berfungsi di 
Linux, walau tidak sempurna seperti halnya 
ketika digunakan di Windows. Pada awalnya, 
pengaturan webcam tersebut memang cukup 
merepotkan karena driver-nya pada saat itu 
belum dimasukkan secara resmi ke dalam 


tree kernel. Namun, setelah men-download 
secara terpisah dan melakukan kompilasi, 
penulis dapat menikmati webcam tersebut. 

Untuk dukungan kartu suara, sebenar- 
nya Linux sudah mendukung sangat banyak. 
Bahkan, selain ISA dan PCI, Linux juga men- 
dukung kartu suara PCMCIA dan USB, wa- 
lau masih sangat sedikit. Satu catatan untuk 
kartu suara. Umumnya, produsen berusaha 
untuk memproduksi kartu suara yang bisa 
bersuara sangat realistis, beserta fitur-fitur 
lainnya. Fitur-fitur baru kartu suara mung- 
kin belum didukung. 

Untuk USB, seiring dengan perkemba- 
ngan USB di seluruh dunia, Linux juga tidak 
mau kalah. Dukungan USB di Linux sudah 
sangat baik, mulai untuk perangkat penyim- 
panan data, multimedia, jaringan, dan lain 
sebagainya. Penulis banyak bekerja dengan 
perangkat penyimpanan data USB dan se- 
jauh ini tidak banyak menemui masalah. 
Satu catatan, Linux mungkin tidak dapat 
mendukung semua perangkat USB yang ada. 
Di dunia saat ini, hari demi hari bisa lahir 
perangkat baru yang bekerja dengan USB. 
Hal ini dikarenakan karena USB itu sendiri 
memang sangat menarik. Linux bisa saja ke- 
nal, tapi apabila perangkat tersebut membu- 
tuhkan driver tertentu, tidak semua dari pe- 
rangkat tersebut bisa didukung oleh Linux. 

Satu catatan untuk printer USB. Tidak 
semua printer yang terdeteksi oleh sistem 
Anda berarti dapat digunakan. Apabila mem- 
beli printer USB dan menancapkan di kom- 
puter Anda, akan melihat bahwa perangkat 
baru terdeteksi. Tidak tanggung-tanggung, 
nama printer dan serinya juga ikut terdetek- 
si. Namun, khusus untuk printer, walaupun 
terdeteksi, belum tentu dapat digunakan. 

Untuk media penyimpanan seperti USB 
flashdisk, dukungan di Linux sudah sangat 
baik. Pada kernel 2.4.x, beberapa model me- 
mang belum didukung. Tapi, sejak 2.6.x, 
banyak sekali perangkat flashdisk tersebut 
yang didukung. Di distro tertentu seperti 
SUSE, Anda bahkan tidak harus melakukan 
mounting flashdisk tersebut. Sebuah icon 
akan muncul otomatis di desktop Anda yang 
menunjukkan bahwa device telah terdeteksi, 
telah dikonfigurasi dan siap untuk diguna- 
kan. Mirip-mirip dengan Windows XP. 

Untuk harddisk eksternal dengan inter- 
face USB, Linux juga sudah sangat mendu- 
kung. Cukup tancapkan saja harddisk Anda, 


www.infolinux.web.id 





Linux Masa Kini 





dan tergantung distro yang Anda gunakan, 
apabila dilengkapi dengan kernel 2.6.x, ma- 
ka Anda bisa segera menggunakan harddisk 
tersebut. 

Untuk kartu-kartu khusus seperti MMC 
dan SDCard, Linux sudah sangat mendu- 
kung. Anda tidak perlu terlalu khawatir ke- 
tika bekerja dengan kartu-kartu tersebut. 

Dari pembahasan ini, kita bisa lihat bah- 
wa banyak sekali hardware yang didukung 
oleh Linux. Teknologi-teknologi baru juga 
ikut didukung. Dengan demikian, Linux bu- 
kanlah sistem operasi main-main lagi. Apa- 
lagi ketika suatu hari nanti vendor juga ikut 
menyediakan drivernya untuk Linux. 

Apabila diklasifikasikan, Linux memang 
masih kurang mendukung perangkat-pe- 
rangkat multimedia. Tapi, untuk core device, 
penyimpanan, dan jaringan, Linux sudah 
sangat mendukung. Teknologi-teknologi 
wireless dan USB juga sudah didukung de- 
ngan sangat serius. 

Satu catatan akhir untuk dukungan hard- 
ware dan teknologi. Secara umum memang 
sudah didukung. Tapi, kita masih belum 
bisa mengasumsikan semua perangkat USB 
sudah didukung karena didukung di Win- 
dows dan Linux sudah mendukung USB. 
Belum sampai di level tersebut. 


Ketersediaan Sofware 

Tanpa software, komputer juga tidak me- 
miliki nilai guna apa-apa yang sebanding 
dengan harganya. Begitupun juga dengan 
sistem operasi. Siapa yang mau mengguna- 
kan sistem operasi di mana tidak ada aplikasi 
apa-apa yang dapat berjalan di atasnya? 

Bagi sebagian besar kalangan pengguna 
komputer, aplikasi dimaksudkan sebagai 
aplikasi user space yang dapat mendukung 
bidang yang digeluti oleh user tersebut. Bagi 
kalangan pedagang, aplikasi mungkin adalah 
inventory control, purchasing, dan sales. Bagi 
kalangan dokter, bisa berarti manajemen kli- 
nik dan pasien. Bagi kalangan desainer grafis, 
aplikasi berarti aplikasi untuk menggambar 
misalnya. Bagi software developer, aplikasi 
berarti bahasa pemrograman dan segala ke- 
lengkapan lainnya. Bagi pengguna kantoran 
umum, aplikasi berarti paket office. 

Bagi sebagian besar kalangan, aplikasi 
seperti dhcp server, compiler, dan program 
network monitoring bukanlah aplikasi. Dan, 
itu tidak salah sama sekali. 


INFOLINUX 07/2005 37 





Linux Masa Kini 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Di Linux, pada masa-masa awal, aplikasi 
yang tersedia memang sedikit. Tapi, Linux 
adalah sistem operasi yang menuruti stan- 
dar POSIX. Dengan demikian, maka para 
developer sistem dapat membangun aplikasi- 
nya untuk dapat berjalan di Linux karena 
telah memiliki patokan. Sementara, begi 
pengembang aplikasi lain, dengan adanya 
berbagai bahasa pemrograman dan pustaka 
yang didukung, aplikasi dapat dikembang- 
kan dengan lancar. 

Sampai saat ini, boleh dikatakan me- 
ngembangkan aplikasi di Linux sudah sa- 
ma saja dengan mengembangkan aplikasi 
di Windows. Secara umum, sebenarnya 
mengembangkan aplikasi di mana-mana 
sudah jauh lebih mudah dibanding 10 tahun 
silam misalnya. 

Sebut apa yang Anda perlukan untuk 
membangun aplikasi. Bahasa pemrogram- 
an misalnya. Untuk bahasa pemrograman, 
Linux sebenarnya surganya. Banyak sekali 
bahasa pemrograman di Linux, mulai dari 
yang serius dan matang sampai yang aneh- 
aneh dan eksperimental. Banyak juga dari 
bahasa pemrograman tersebut yang berjalan 
pada beberapa platform sehingga developer 
cukup menulis satu versi dan tergantung 
tipe bahasanya, developer cukup menjalan- 
kan tanpa perubahan atau harus melaku- 
kan kompilasi ulang. Beberapa dari bahasa 
pemrograman tersebut sudah sangat kaya 
pustaka sehingga tidak ada masalah untuk 
membangun aplikasi produktifitas. 

Kebutuhan kedua adalah pustaka ekster- 
nal misalnya. Tentu tidak ada satu pun ba- 
hasa pemrograman yang datang dengan 
dukungan semua pustaka yang diperlukan. 
Umumnya, strateginya adalah dengan mo- 
dul ataupun mengakses langsung ke pusta- 
ka eksternal lain. Di Linux, banyak sekali 
pustaka yang tersedia. Mulai dari yang low 
level, authentikasi, penanganan keamanan, 
jaringan dan lain sebagainya. 

Kebutuhan lain misal database server 
juga bukan masalah lagi. Banyak sekali da- 
tabase server yang telah berjalan di Linux. 
Mulai dari yang komersial supermahal su- 
percanggih sampai yang open source namun 
tetap canggih. Rata-rata, setiap bahasa pem- 
rograman general memiliki modul untuk 
terhubung dengan database server. Kalau- 
pun tidak, dari sisi database system-nya akan 
mengekspor pustaka yang dapat dibaca oleh 


38 INFOLINUX 07/2005 


bahasa pemrograman tersebut. 

Apabila Anda membutuhkan application 
server dalam membangun aplikasi, puluhan 
application server juga telah tersedia. Mulai 
dari yang gratis sampai yang mahalnya min- 
ta ampun. 

Tool-tool lain untuk membangun ap- 
likasi juga tersedia, walaupun mungkin tidak 
secanggih di Windows. Harus diakui, untuk 
tool selevel Microsoft Visio di Linux me- 
mang masih agak susah. Selain itu, berbagai 
GUI designer mungkin jauh lebih banyak 
tersedia di Windows. Sebut saja Visual Basic 
atau Delphi. Di Linux, tool-tool tersebut ra- 
ta-rata belum menyamai GUI designer milik 
VB ataupun Delphi. Ada satu dua, namun 
mahal atau statusnya agak meragukan untuk 
diandalkan. Di luar itu, kalau Anda hanya 
butuh sekedar IDE yang bisa autocomplete, 
saat ini sudah banyak tersedia di Linux. 

Jadi, sebenarnya, para developer sudah 
memiliki cukup modal untuk membangun 
aplikasi. Dan ini telah digunakan betul oleh 
para developer. Saat ini, banyak sekali pro- 
gram-program kelas dunia yang telah juga 
dapat berjalan di Linux. Vendor besar juga 
tidak mau kalah. Mereka juga berlomba- 
lomba untuk dapat menyediakan aplikasi- 
nya untuk dapat berjalan di Linux. 

Untuk aplikasi office, OpenOffice.org 
(terutama 2.x) adalah contoh yang baik. Ap- 
likasi ini sukses besar dan tidak hanya digu- 
nakan di Linux. Namun juga di banyak sekali 
sistem operasi lain, termasuk Windows. Bagi 
Anda yang tidak suka dengan OpenOffice. 
org, Anda selalu bisa melirik Koffice atau 
program-program office lain yang saat ini 
juga sudah semakin matang. Mungkin semua 
aplikasi tersebut belum bisa dibandingkan 
dengan Microsoft Office. Tapi, sebagian be- 
sar pengguna juga hanya akan menggunakan 
sekitar 10 sampai 20 persen fitur office, yang 
sudah diberikan oleh OpenOffice.org. 

Untuk aplikasi Internet, contoh yang 
sangat sukses barangkali adalah Firefox 
dan Thunderbird. Kedua aplikasi tersebut 
juga tidak hanya berjalan di Linux, namun 
juga berjalan di sistem operasi lain termasuk 
Windows. Umumnya, kita menggunakan 
Internet hanya untuk browsing dan e-mail. 
Kedua aplikasi tersebut sudah jauh lebih 
cukup. Untuk komunikasi realtime seperti 
berbicara dengan rekan Anda di Yahoo! atau 
IRC, banyak aplikasi telah tersedia untuk 


www.infolinux.web.id 


Linux. Di Linux, Anda bahkan tidak hanya 
mendapatkan client untuk aplikasi Internet. 
Anda juga bisa membangun servernya. Sebut 
saja HTTP Server Apache yang merupakan 
HTTP Server paling populer di dunia, yang 
juga tersedia di Linux. 

Bagaimana dengan multimedia? Range 
dari kategori ini memang cukup luas. Tapi, 
untuk bekerja dengan gambar statis, Anda 
sudah tidak perlu khawatir ketika meng- 
gunakan Linux. Baik gambar bitmap mau- 
pun vektor bisa dibuat dan dioleh di Linux. 
GIMP adalah contoh yang sangat baik untuk 
pengolahan gambar bitmap. Untuk suara, 
Linux memang masih kalah jauh dari Win- 
dows dari sisi aplikasi. Ada satu dua seperti 
audacity, namun belum bisa digunakan un- 
tuk kehidupan nyata. Video juga sama. Be- 
lum banyak, tapi sudah mulai serius. 

Di Linux, setiap hari bisa lahir aplikasi 
baru. Memang perlu disayangkan karena se- 
bagian diantaranya tidak terlalu siap untuk 
digunakan di lingkungan kerja produktif. 
Mungkin karena terlalu sering rilis, mung- 
kin karena dokumentasinya kurang (atau 
bahkan tidak ada), dan mungkin saja user 
interface-nya tidak bisa dipahami dengan 
mudah untuk sebagian besar pengguna. 

Kelemahan dari sisi manajemen ini juga 
perlahan-lahan mulai menunjukkan titik pe- 
nyelesaiaan yang bagus. Banyak yang mulai 
dikelola oleh yayasan-yayasan besar seperti 
Mozilla dan Apache. Developer-developer 
aplikasi di Linux juga mulai sadar. Dalam 
waktu dekat, kita akan melihat banyak ap- 
likasi-aplikasi serius yang dikembangkan di 
Linux. 


Efek pada berbagai bidang 
Perkembangan Linux yang begitu pesat 
sampai seperti hari ini tentunya memiliki 
efek pada berbagai bidang. Di “Utama” kali 
ini, kita akan melihat bagaimana pengaruh 
Linux pada bisnis TI dunia. Begitupun juga 
dengan dunia pendidikan, yang sebenarnya 
memiliki peran besar dalam menjadikan 
Linux maju. Bidang-bidang lain seperti ka- 
langan pengembang software dan hardware 
juga kecipratan rezeki yang tidak sedikit, 
walaupun banyak juga pihak yang cukup 
dirugikan dengan adanya Linux. Terakhir, 
kita juga melihat dua bidang lain yaitu in- 
ternet dan multimedia, bidang-bidang yang 
belakangan sangat populer. 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Bisnis 
Para pebisnis Linux jelas merupakan kala- 
ngan yang sangat diuntungkan dengan per- 
kembangan Linux. Dari awal-awal, kehadiran 
Linux telah menjadi bisnis baru yang dapat 
dijalankan oleh berbagai kalangan, mulai dari 
perusahaan besar sampai pengguna biasa. 
Sejak masa-masa awal Linux sampai saat ini, 
banyak perusahaan Linux yang telah menjadi 
besar. Sebut saja Red Hat yang saat ini men- 
jadi produsen Linux nomor satu dunia. Lihat 
juga SUSE yang telah dibeli oleh Novell. 

Dengan kemampuan Linux untuk me- 
masuki dunia enterprise, Red Hat, dan No- 
vell kini menuai keuntungan yang besar. 
Raksasa-raksasa bisnis TI seperti IBM, HP 
dan SUN juga tidak malu-malu untuk men- 
cari rejeki tambahan dari sistem operasi pe- 
nguin gendut yang luar biasa ini. 

Bahwa 
tersebut menuai keuntungan yang besar 


perusahaan-perusahaan besar 


tentu tidak lepas dari kontribusi mereka 
terhadap kernel Linux beserta sistem Linux 
secara keseluruhan. Banyak sekali perbaikan 
di kernel yang didanai oleh perusahaan-pe- 
rusahaan tersebut. Pada level filesystem pun, 
Red Hat memiliki kontribusi sangat besar 
pada EXT3 dan SUSE memiliki kontribusi 
yang sangat besar pada REISERFS. HP me- 
nyumbangkan server luar biasa kepada ker- 
nel.org. IBM mengeluarkan sangat banyak 
uang untuk memajukan Linux. IBM juga 
menyumbang JFS, salah satu journaling file- 
system untuk Linux. 

Mesin-mesin server buatan perusa- 
haan-perusahaan TI besar dunia seperti 


server-server milik IBM, SUN, dan HP juga 
kini dapat menjalankan Linux. Semua hal 
ini membuktikan bahwa Linux memiliki pe- 
ranan yang cukup besar dalam perubahan 
bisnis TI dunia. 

Ini kita 
Bagaimana soal distro? Pembuat distro 


belum membahas distro. 
populer seperti Red Hat dan SUSE jelas me- 
nikmati momen-momen keemasan dengan 
hadirnya 2.6.x yang saat ini sudah sema- 
kin matang dan mengagumkan. Terutama 
untuk produk-produk enterprise mereka 
karena dukungan Linux yang semakin ba- 
gus untuk enterprise. Dukungan hardware 
yang kini sudah sangat luas dan ketersediaan 
software merupakan salah satu modal yang 
sudah cukup kuat untuk membangun distro 
dengan kualitas nomor satu. Instalasi Linux 
kini sudah sangat mewah dan jauh menga- 
lahkan instalasi Windows XP yang berbasis 
teks dan sedikti GUI. Beberapa istilah yang 
awalnya hanya bisa dimengerti oleh hacker 
pun sudah banyak sekali dikurangai. Hasil- 
nya? Anda bisa instal Windows, maka Anda 
pun bisa menginstal Linux. 

Di Indonesia pun, kehadiran Linux 
memperbesar kue yang dapat dimakan oleh 
pebisnis TI di Indonesia. Perusahaan-peru- 
sahaan kecil dapat berdiri dan hidup dari 
jasa layanan Linux. Bahkan, mahasiswa-ma- 
hasiswi yang menguasai Linux dapat men- 
cari uang saku tambahan dengan melayani 
instalasi misalnya. Salah satu bisnis yang 
tumbuh dengan cukup subur adalah bisnis 
pelatihan Linux. Banyak pihak yang setelah 
mendengar kemampuan Linux berniat mem- 





Linux Masa Kini 





pelajari lebih dalam dari pihak penyedia 
pelatihan. 

Tentu saja ada pihak-pihak yang sedikit 
kerepotan dengan Linux. Dulu, ketika Linux 
masih belum banyak mengenali perangkat 
keras, aplikasi yang tersedia juga masih se- 
dikit dan masih belum siap masuk ke dunia 
enterprise, tentu saja Linux bukan saingan 
yang besar buat beberapa pihak tersebut. 
Microsoft misalnya, harus menyesuaikan 
strategi dagangnya karena Linux cukup me- 
makan pasar server Microsoft. Perusahaan 
seperti Novell yang sebenarnya merupakan 
saingan Linux menanggapi cukup pintar 
dengan membeli SUSE. 

Dari dunia perangkat handheld, berkat 
Linux yang kini dapat berjalan di mesin- 
mesin kecil, beberapa penyedia handheld 
device juga mengandalkan Linux sebagai 
sistem operasinya. Motorola adalah salah 
satu contoh perusahaan tersebut. Perangkat- 
perangkat kecil yang berjalan secara realtime 
juga dapat memanfaatkan RealTime Linux 
sebagai sistem operasinya. 

Perusahaan-perusahaan besar penyedia 
perangkat jaringan juga dapat memanfaat- 
kan Linux sebagai sistem operasi embedded 
para perangkat mereka. Linux dapat berja- 
lan pada berbagai arsitektur komputer, dan 
dapat digunakan tanpa harus membayar li- 
sensi. 

Sebagai tambahan, linux kini telah mam- 
pu untuk memasuki dunia enterprise. Du- 
kungan jumlah user yang mencapai jumlah 
jutaan pada satu sistem serta jumlah proses 
yang teorinya hanya dibatasi oleh memory 


DEDIGALBDb 
SEGYBR 


Get the latest dedicated hosting service 
at affordable price! 


Our dedicated server service includes the latest server hardware with high performance & availability. You can access 
the server interface directly to provide better control and management. 








b Features: Web Server, Mail Server, ` 
Unlimited Email Addresses, 
Unlimited Em ail 
Aliasing/Forwarding, Unlimited FTP, 
Web Statistics and Logs Support, 
Unlimited Bandwidth IIX, 24x7 


| Technical Support a 
"3 an Terms & Condition Applied 


/ Hardware: 1U Rack Mounted 
Server, Intel Pentium 4 3.0 GHz, 
HDD 80GB, RAM 1GB 

> Software: O/S_ Linux, Plesk 
Control Panel, Web Based Email, 
Email Administration 


MONTHLY FEE § SETUP FEE 


"3,000,000 "2,000,000 














To order, please call our customer care officer at (021)570-8888 or (0800)1-BIZNET Visit our web at www.biz.net.id/hosting 


BIZNE I. 


Accelerate Your Business 


Service provided by 

PT. SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA 

Jakarta MidPlaza 2, 8th Floor, Jl. Jendral Sudirman Kav10-11. Jakarta 10220 - Indonesia, 
Phone. +62-21-570-8888, Fax +62-21-570-0580, Toll Free. 0800-1-BIZNET 

Bali Komplek Tragia Blok E No. 33 - 35. Jl. By Pass Ngurah Rai. Benoa Nusa Dua - Bali, 
Phone. +62-361-771-631, Fax. +62-361-774-980 





Linux Masa Kini 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Linux USB - Mozilla Firefox 


File Edit View Go Bookmarks Tools Help 





G- BOQ[Areiminasoy | s| Oc 





|) Linux USB | ©} The User-mode Linux Kernel Home Page | (ye) 
Mirrors: [de]it i 
ltu “Welcome to the home of the Linux USB 
Linux à | Run Linux inside itself 
Project 
, This web site was created to serve as a central point of information for USB support 
Sections under Linux. We've released our first press release. 
Introduction . . . 
Tar Information on this web site 
Device Support 
Tools The information on this web site mostly revolves around the kernel USB stack originally 
Bitkeeper coded by Linus: 
Mailing Lists 
Thanks e Kernel USB stack (aka Linus' Alternative USB stack) ETIA This web site 
Contacts This stack was originally developed by Linus Torvalds as an alternative USB stack Compil 
for Linux. Since his original announcement, many other people have submitted 1 
patches to fix various bugs and add support for other features and was first Skas Mod 
introduced into the main kernel tree with kernel v2.2.7. Locramental 
NOTE: USB development is now being done in the 2.6 kernel tree. A lot was done > to get it. 
in the 2.4 kernel and some features from 2.6 will be backported there. Much of Host memory use 
USB support has been backported and is available starting with 2.2.18. It is listed a Building 
few lines below. USB-Storage is not supported in the 2.2 line of kernels. El filesystems 





Looking up user-mode-linux.sf.net... 
















Looking up user-mode-linux.sf.net... 


The User-mode Linux Kernel Home Page - Mozilla Firefox 


File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


<< X > X eS x] A [D http://user-mode-linux.sourceforge.net/ >| © Go ia ! 


The User-mode Linux Kernel Home Page 


User-Mode Linux is a safe, secure way of running Linux versions and Linux 
processes. Run buggy software, experiment with new Linux kernels or distributions, 
and poke around in the internals of Linux, all without risking your main Linux setup. 


User-Mode Linux gives you a virtual machine that may have more hardware and 
software virtual resources than your actual, physical computer. Disk storage for the 
virtual machine is entirely contained inside a single file on your physical machine. You 
can assign your virtual machine only the hardware access you want it to have. With 
properly limited access, nothing you do on the virtual machine can change or damage 
your real computer, or its software. 


è This page contains brief descriptions of how people are using User-Mode Linux. 

è The kernel page has a brief description of the kernel, its capabilities, and how it 
makes use of the hosting kernel's resources. 

è The download page tells you what you need in order to run the kernel and where 


e The running it page describes how to run the kernel, what to do once it's 
running, and how to shut it down. 
e For some fun with UML, see the Sysadmin Disaster of the Month contest where 



















1 


Situs Linux USB. 


menjadikan Linux bisa menjadi server-ser- 
ver besar. Dari sisi high availability, Linux 
juga kini dapat diatur agar tetap memberi- 
kan servis 365/24/7 walaupun dalam kondisi 
ekstrem. Anda dapat mengunjungi situs web 
http://www.linux-ha.org untuk informasi le- 
bih jelasnya. Anda juga dapat memanfaatkan 
User Mode Linux untuk solusi virtualisasi 
sistem Linux itu sendiri. Dengan memanfaat- 
kan UML, Anda dapat membangun bebera- 
pa instance sistem Linux yang masing-masing 
instance dapat menyediakan servis secara 
terpisah. Dengan dukungan snapshot pada 
UML, Anda selalu bisa kembali ke status yang 
bersih apabila salah satu instance mengalami 
masalah. 

Mungkin banyak dari Anda yang men- 
dengar dari pihak tertentu bahwa Linux jauh 
lebih lemah dari salah satu UNIX populer 
misalnya. Dalam beberapa hal, bisa saja 
benar. Linux baru memasuki dunia enter- 
prise tentu saja masih memiliki kekurangan 
dibandingkan dengan UNIX yang telah cu- 
kup lama bercokol di dunia enterprise. Tapi, 
seberapa Anda butuh UNIX tersebut? Linux 
jauh lebih populer dan troubleshooting dapat 
dilakukan jauh lebih mudah karena semakin 
banyak pengguna Linux yang mahir. Kalau 
tidak benar-benar butuh, Anda cukup meng- 
gunakan Linux. 

Interoperabilitas Linux dengan sistem 
lain juga harus dipuji. Linux juga saat ini 
bisa menjadi domain member untuk domain 
AD Windows, serta dapat menggantikan NT 
sebagai primary domain controller dengan 
bantuan SAMBA. Begitupun dengan duku- 


40  INFOLINUX 07/2005 


Situs User Mode Linux. 


ngan Linux dengan sistem operasi UNIX 
lain. Linux dapat menyediakan fasilitas file- 
sharing baik untuk lingkungan Windows 
ataupun UNIX. Linux dapat mengakses 
file dari file server milik Windows ataupun 
UNIX. Kalangan bisnis pengguna TI dapat 
menghemat biaya dengan mengombinasi- 
kan penggunaan Linux dan Windows. Di sisi 
server, gunakan Windows seperlunya saja. 
Apabila bisa digantikan dengan Linux, Anda 
selalu bisa menggantinya dengan Linux. An- 
da dapat menghemat biaya sejumlah lisensi. 


Pendidikan 


Pendidikan adalah dunia yang sangat berjasa 
dalam membuat Linux seperti sekarang ini. 
Banyak sekali kontribusi dari dunia akade- 
mis terhadap kernel Linux maupun sistem 
Linux secara keseluruhan. 

Hal tersebut juga disebabkan karena pada 
akhirnya dunia pendidikan bisa mendapat 
sistem operasi yang dapat dioprek-oprek 
dan dimodifikasi. Dan, yang lebih seru lagi, 
berkat Linux, kini lembaga pendidikan se- 
benarnya dapat melepas ketergantungan 
terhadap berbagai UNIX ataupun Windows 
yang dikuasai oleh vendor-vendor tertentu. 

Dengan memanfaatkan free software yang 
berjalan di Linux, lembaga pendidikan juga 
sudah dapat menggantikan aplikasi-aplikasi 
proprietary yang selama ini digunakan. Un- 
tuk perancangan database, postgresql bisa 
digunakan. Untuk pemrograman web, PHP 
bisa digunakan. Untuk mata kuliah yang 
berhubungan dengan aplikasi kantoran, 
OpenOffice.org bisa digunakan. Ini belum 


www.infolinux.web.id 


lagi termasuk aplikasi-aplikasi lainnya. 

Sebenarnya, tidak ada alasan lagi bagi 
kalangan pendidikan untuk bergantung pada 
sistem proprietary. Linux saat ini sudah sangat 
layak untuk diandalkan. Sangat disayangkan 
apabila ada perguruan tinggi komputer di 
Indonesia yang sebenarnya bisa memanfaat- 
kan Linux, namun malah membeli lisensi 
dari Microsoft. Selain sistem operasi, mereka 
juga membeli bahasa pemrograman, Office, 
dan lain sebagainya. Lebih sayangnya, apabi- 
la mereka juga menyarankan mahasiswanya 
untuk membeli lisensi dari Microsoft. 

Dengan mengurangi biaya lisensi sistem 
proprietary, lembaga pendidikan bisa meng- 
alokasikan dana yang tersisa untuk mening- 
katkan penelitian. Sudah saatnya pendidikan 
di Indonesia lebih serius dalam penelitian 
memanfaatkan Linux. SDM yang dihasilkan 
senantiasa akan lebih siap bersaing secara 
global. 


Developer 

Penulis merasa developer merupakan kala- 
ngan yang sangat beruntung dengan hadir- 
nya Linux. Bagaimana tidak? Dengan adanya 
Linux dan tool-tool free lainnya, menghasil- 
kan solusi kini dapat dilakukan tanpa harus 
membayar biasa lisensi sistem operasi, ba- 
hasa pemrograman, database, pustaka, dan 
lain sebagainya. Bagi dunia manufacturing, 
ini ibarat memproduksi tanpa membeli ba- 
han baku. Bagaimana bisa Anda bayangkan 
kalau Anda bisa membuat tahu tanpa harus 
membeli kedelai? Atau, menghasilkan plastik 
tanpa harus membeli biji plastik? Pasti kede- 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





ngaran seperti tidak masuk akal sama sekali. 
Di mana Anda bisa dapatkan semua fasilitas 
tersebut kalau tidak di dunia Linux dan free 
software? Memang, ada sedikit usaha yang 
harus dibayar seperti SDM yang lebih tinggi 
dan proses pembelajaran yang lebih lama. 

Dengan Linux yang semakin bisa di- 
andalkan, solusi dapat diberikan dengan 
sistem operasi berbasiskan Linux. Dengan 
demikian, pihak konsumen pun senantiasa 
dapat membeli solusi tanpa rasa khawatir 
akan biasa lisensi. Biaya jual pun seharusnya 
bisa menjadi lebih murah, walau Anda tidak 
harus lantas mengurangi pendapatan Anda. 
Untung yang berlebih dapat dimanfaatkan 
untuk meningkatkan mutu solusi yang di- 
berikan. Dengan memanfaatkan Linux, kita 
dapat sama-sama untung. 

Bagi developer yang bekerja pada level 
sistem embedded, misal menyediakan ser- 
vis pada pada perangkat handheld, menye- 
diakan servis pada perangkat jaringan dan 
lain sebagainya, Linux merupakan modal 
yang sangat berharga. Selama arsitektur 
hardware didukung, Anda bisa mengisikan 
Linux sebagai sistem operasi dan bebas dari 
biaya lisensi. 

Ketersediaan source code Linux, ba- 
hasa pemrograman, pustaka, dan berbagai 
tool lain di Linux dapat membantu du- 
nia pengembangan untuk menekan biaya 
produksi lebih murah. 

Bagi developer yang tidak peduli dan 
menolak Linux, selain biaya produksi yang 
cukup mahal, mereka juga akan menjadi ke- 
sulitan apabila aplikasi yang dibangun tidak 
dapat dijalankan di atas Linux sementara 
pihak konsumen yang sudah semakin pintar 
telah menggunakan Linux. Suatu hari, per- 
cayalah, konsumen akan semakin bisa me- 
milih. Telah banyak kasus yang terjadi akibat 
tergantung pada sistem proprietary. 


Internet 

Saat ini, Linux telah dapat menjalankan ber- 
bagai server dan utility yang diperlukan un- 
tuk internet. Sebagai contoh adalah HTTP 
server, mail server, dan firewall. Dengan 
demikian, dengan satu distribusi Linux, 
kita telah dapat membangun server Internet 
komplit. Dengan mail server dilengkapi de- 
ngan antispam dan antivirus, kita pun dapat 
menyediakan servis yang lebih aman untuk 
konsumen. 


Dari sisi client, menggunakan Linux 
dalam berinternet merupakan cara yang 
lebih aman. Seperti yang kita ketahui, virus 
Outlook dan kelemahan pada Windows, 
Outlook dan Internet Explorer merupa- 
kan kontributor yang cukup besar dalam 
perkembangan virus dan gangguan keaman- 
an global. 

Dengan Linux yang semakin mampu un- 
tuk masuk ke dunia desktop, banyak work- 
station yang terkoneksi ke Internet bisa diin- 
stall dengan sistem operasi Linux. Diharap- 
kan, hal ini mengurangi penyebaran virus 
yang dibuat khusus untuk dunia Windows. 


Multimedia 

Efek perkembangan Linux pada dunia mul- 
timedia memang masih sangat kecil. Boleh 
dikatakan, dunia multimedia masih belum 





Linux Masa Kini 





terlalu tersentuh dengan Linux. Dari sisi 
teknologi, sebenarnya Linux sudah mampu 
bekerja dengan sangat baik pada gambar 
diam dan secara perlahan mulai memasuki 
dunia pengolahan suara dan video. 

Untuk game, saat ini Linux masih belum 
merupakan pilihan. Memang ada beberapa 
emulator seperti Transgaming Winex yang 
dapat menjalankan berbagai game Windows. 
Namun, karena Linux masih belum terlalu 
kuat di desktop, maka kalangan gamer be- 
lum akan terlalu tertarik dengan Linux. 

Sebagai kesimpulan dari tulisan ini, satu 
hal yang jelas, Linux kini bukan yang dulu 
lagi. Linux telah berubah menjadi lebih baik. 
Ini semua bukan karena Linux tidak setia, 
tapi karena Linux harus tetap berkembang 
agar tetap dapat menyediakan solusi yang 


semakin baik dan layak kepada kita. A 





PAS FM 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX 07/2005 4| 





PT Dwi Tunggal Putra 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 








Linux di Perusahaan Int 


Business dan VSAT 


| 
Di dunia bisnis Internet, penggunaan Linux sebagai server sudah tidak asing lagi. Selain 


alasan free, Linux juga mempunyai banyak program server yang dapat diandalka 
ini kami berkesempatan mewancarai PT Dwi Tunggal Putra, sebuah perusahaan I 
Business, yang baru saja meraih penghargaan 2004 PanAmSat Operationa 


Award. 


T Dwi Tunggal Putra untuk selan- 
Pror disingkat menjadi PT DTP- 

Net adalah sebuah perusahaan yang 
bergerak di bidang Internet Business Unit, 
VSAT, dan Radio Telecommunications Su- 
plies. Beberapa jenis layanan yang disediakan 
oleh PT DTP-Net di antaranya adalah In- 
ternet NAP (Network Access Point), VSAT 
Service, Data Service, Internet & Game 
Center, 2 Way Radio, Microwave Supplies, 
SCADA project, dan sebagainya. 

Ada sekitar 150 server yang ditangani oleh 
PT DTP-Net. Hampir semua server yang ada 
menggunakan sistem operasi Linux, karena 
semua aplikasi server seperti DNS, Mail Ser- 


"an 


DHR (5 


ver, Web Server, FTP Server, Database Ser- 
ver, Network monitoring, Radius Server, 
dan sebagainya sudah tersedia di Linux dan 
dapat dengan mudah di-remote oleh client. 

Untuk mengetahui lebih lanjut bagai- 
mana pemanfaatan Linux sebagai pendu- 
kung operasional PT DTP-Net dan bagaima- 
na PT DTP-Net sampai mendapatkan 
penghargaan 2004 PanAmSat Operational 
Excellence Award, kami telah mewancarai 
Michael Alifen, Director PT DTP-Net dan 
Jo Rudi Haryoto, VP, Sales & Infrastructure 
PT DTP-Net, di kantornya, Cyber Building, 
Jl. Kuningan Barat No. 8, Jakarta. Berikut 
rangkumannya. 





Para staf PT DTP-Net, Michael Alifen (tengah) dan Jo Rudi Haryoto (paling kiri). 


42 INFOLINUX 07/2005 


www.infolinux.web.id 





Internet Solution 


Kali 
net 
Excellence 





Alasan menggunakan Linux dan 
open source 

Selain menyediakan banyak program yang 
dibutuhkan untuk server, Linux dipilih oleh 
PT DTP-Net karena andal dan tidak mudah 
terserang virus. 

“Alasan utama perusahaan kami meng- 
gunakan Linux adalah tidak pernah terserang 
virus, selain itu Linux juga andal dan juga 
free, sehingga kami sebagai manajemen atas 
sangat respect terhadap penggunaan Linux”, 
jelas Michael Alifen. 

Ketika kami tanyakan di bagian mana 
saja sistem operasi Linux dipakai, Jo Rudi 
mengatakan bahwa hampir semua karyawan 
di PT DTP-Net menggunakan Linux untuk 
Operasional kerjanya. 

“Pada dasarnya semua pegawai yang ada 
di sini mengerti dan menggunakan Linux 
untuk operasional kerja sehari-hari, kecu- 
ali untuk bagian administratif yang masih 
membutuhkan beberapa aplikasi yang ti- 
dak boleh dijalankan di Linux”, jelas Jo Rudi 
Haryoto. 

Untuk semua server yang ada di PT 
DTP-Net, 
Debian Woody. Sedangkan untuk desktop 
menggunakan Knoppix yang diinstallasikan 
ke harddisk. 


“Kami menggunakan distro Debian se- 


kebanyakan memakai distro 


bagai server dan desktop, karena faktor 
kebiasaan dan kemudahan upgrade paket”, 
jelas Kris, system administrator PT DTP- 
Net. 

Semua server yang dimiliki oleh custom- 
er PT DTP-Net yang menaruh colocation 
server di sana, rata-rata semuanya diinstal 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Linux. Mungkin hal ini memang disebab- 
kan karena Linux memang sudah terbukti 
andal untuk server dan dapat menekan ope- 
rational cost. 

PT DTP-Net juga sedang mengembang- 
kan sebuah aplikasi knowledge base untuk 
para customer-nya yang berbasiskan web 
dengan menggunakan software open source 
double chocolate. 


Penghargaan dari PanAmSat 
Penghargaan ini diberikan oleh perusa- 
haan PanAmSat terhadap customer-nya 
yang dianggap bagus dan telah memenuhi 
kriteria yang telah ditentukan. PanAmSat 
sendiri adalah satu dari tiga operator satelit 
terbaik dunia yang menangani 30 satelit 
secara global dan perusahaan ini berlokasi 
di US. 

Penghargaan dari PanAmSat sendiri su- 
dah dimulai dari tahun 2002 untuk menilai 
error-free uplink operation. Dan penerima 
penghargaan pertama dari PanAmSat 
adalah EMBRATEL, salah satu perusahaan 
telekomunikasi terbesar di Brasil. 

“Kami sebagai orang Indonesia boleh 
berbangga, karena biasanya perusahaan 
dari Amerika-lah yang biasanya mendapat- 
kan penghargaan ini. Dan untuk kawasan 
Asia, khususnya di Indonesia, kami adalah 


perusahaan pertama yang meraih penghar- 

gaan tersebut”, jelas Jo Rudy Hartoyo. 
Untuk mendapatkan penghargaan dari 

PanAmSat, PT DTP-Net telah memenuhi 

beberapa kriteria yang dijadikan sebagai 

acuan oleh PanAmSat, di antaranya: 

@ Partnership 

@ Error Free Operations 

@ Model Customer 

@ Assistance 


Program penghargaan ini termasuk par- 
tisipasi dari empat grup dalam PanAmSat 
yang menominasikan pelanggannya yang 
dirasa pantas dan telah memenuhi kriteria 
di atas. Group operational termasuk: net- 
work operation center (NOC), satellite news 
gathering (SNG), digital operations group 
(DOG), dan global schedulling center (GSC). 
Dan PT DTP-Net mendapatkan penghar- 
gaan dari PanAmSat setelah memenuhi 
semua kriteria di atas. 


Suka Duka Bersama Linux 

Ketika kami tanyakan apa yang menjadi ma- 
salah terbesar dalam menggunakan Linux, 
Jo Rudi Haryoto mengatakan kalau prob- 
lem terbesarnya adalah beberapa program 
open source yang kurang terkenal terkadang 
tidak menyediakan How-To yang lengkap. 


Sekilas PT Dwi Tunggal Putra 











PT Dwi Tunggal Putra, disingkat PT DTP-Net didirikan sejak tahun 1975 
oleh Sugeng Alifen yang merupakan ayah dari Michael Alifen, Direktur 
PT DTP-Net saat ini. Secara garis besar, struktur perusahaan PT. DTP-Net 
dibagi menjadi dua bagian, yaitu : 1. VSAT & Internet Business Unit dan 2. 
Radio Telecommunications Suplies. 


Untuk jenis pertama, layanan yang ada, di antaranya Internet NAP, VSAT Service, Data 
Server, Internet & Game Center. Sedangkan untuk jenis kedua, layanan yang tersedia, di 
antaranya: 2 Way Radio, Microwave Supplies, SCADA Project, Taxi Meter Supplies, dan LPG 


Fuels For Taxis. 


Untuk layanan Internet NAP, PT. DTP-Net memiliki Backbone Peering ke USA, Switzer- 
land, Hong Kong, Singapura, dan Indonesia Via Satellite dan Fiber Optic. Beberapa solusi yang 
disediakan untuk memenuhi layanan ini adalah : Internet Connection/IP Service(Symmetric/ 
Asymmetric), Teleport and Space Segment, Virtual Private Network, International Private Line 


Circuit(IPLC), dan Broadcast Service. 


Untuk layanan data center, PT DTP-Net mempunyai divisi usaha yang menanganinya 
sendiri, yaitu GSD. Tipe colocation server yang ada di GSD terdiri dari tiga jenis, yaitu Eco- 


nomy, Business, dan Premium. 


Untuk mengetahui lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situsnya di www.dtp.net.id atau 
datang langsung ke kantornya yang beralamat di: 
Cyber Building 5th Floor, Jl. Kuningan Barat No. 8, Jakarta 12710 - Indonesia 
Telp: (021) 526-0626/526-0628 E-mail: support@dtp.net.id 





www.infolinux.web.id 





PT Dwi Tunggal Putra 









win 
ll 
TAU 
TAL 
TTU) 
\ mT 
Server-server yang ada di PT DTP-Net. 


“Terkadang kami men-download dan 
menggunakan program open source dari 
Internet untuk kepentingan Riset & Deve- 
lopment (R&D) maupun untuk yang lain- 
nya, tetapi sayangnya beberapa program 
tersebut kadang tidak menjelaskan secara 
rinci bagaimana cara pemakaiannya”, jelas 
Jo Rudi Haryoto. 

“Tetapi memakai Linux tentu lebih ba- 
nyak sukanya, karena aplikasi yang tersedia 
di Linux Free dan tidak menimbulkan ma- 
salah untuk dimodifikasi”, tambah Jo Rudi 
lagi. 


Harapan kepada pengembang dan 
pengguna Linux 

Berikut ini adalah harapan PT. DTP-Net 
terhadap pengembangan dan pengguna 
Linux di Indonesia. “Sebaiknya Universi- 
tas atau lembaga pendidikan yang ada di 
Jakarta khususnya, lebih banyak menga- 
jarkan dan menggunakan software open 
source yang ada di Linux, dengan tujuan 
banyak tercipta SDM yang mahir menggu- 
nakan Linux”, jelas Jo Rudy. “Karena saya 
melihat banyak Universitas berbasis TI di 
Jakarta yang bekerja sama dengan perusa- 
haan tertentu yang closed source, dengan 
tujuan hanya untuk meraih profit untuk 
kedua belah pihak, padahal untuk jangka 
panjang sebenarnya hal tersebut merugikan 
negara“, tambah Jo Rudy lagi sekaligus me- 
nutup perbincangan. A 

Supriyanto (supriyanto@infolinux.co.id) 


INFOLINUX 07/2005 43 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Dari Komunitas Untuk Komunitas 





Pameran dan Seminar KLAUS 


LAUS (Kelompok Linux Arek Unitomo Suroboyo) merupakan 

salah satu dari sekian banyak komunitas pengguna Linux di 
Indonesia. KLAUS yang berdiri 22 Maret 2004 dimotori oleh bebe- 
rapa mahasiswa Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya yang 
sangat penasaran dengan apa yang namanya open source. KLAUS 
beranggotakan bukan hanya dari mahasiswa teknik informatika, 
melainkan bebas, dalam arti mahasiswa dari jurusan manapun bisa 
bergabung dengan KLAUS. 

Pengurus KLAUS periode 2005-2006 diketuai Adila Swas- 
dika Putra, Wakil Ketua Mujeri, Sekretaris Muhyidin dan Bagus 
Wahono,Bendahara Benny Setiyawan dan Nasrullah, dan lima 
Anggota pengurus Arif Sugiarto, Doni, Andik, Safi’, dan Rize Kris- 
tina. 

Dalam waktu satu tahun KLAUS telah menyelenggarakan dua 
kegiatan besar, yaitu Pameran Distro Linux dan Seminar Linux. 
Tujuan Pameran Distro Linux, antara lain KLAUS ingin mengenal- 
kan dan menunjukkan kepada mahasiswa Unitomo dan masyarakat 
umum bahwa ada sistem operasi selain Microsoft Windows. Dalam 
pameran tersebut KLAUS juga menunjukkan kelebihan-kelebihan 
yang dimiliki “si penguin” Linux. Pameran yang digelar selama tiga 
hari berturut-turut itu mendapatkan dukungan dan sambutan yang 
cukup memuaskan dari mahasiswa dan dosen. 

Seminar dengan tema “Linux sebagai solusi dan peluang karirnya” 
diselenggarakan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 
2005. Seminar berlangsung meriah, dihadiri sekitar 100 orang, de- 
ngan pembicara Pemimpin Redaksi InfoLINUX, Rusmanto. ÔDI 


Pengurus Baru LinuxEnTeTe 


omunitas Linux di propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak 
mau ketinggalan dengan daerah lain. Dalam suasana Hari Ke- 
bangkitan Nasional 20 Mei 2005 lalu, LinuxEnTeTe yang telah se- 
tahun berdiri, kembali menyegarkan kepengurusannya. Sayangnya, 
hingga saat ini LinuxEnTeTe belum memiliki website untuk memu- 
dahkan anggota dan komunitas Linux lain mengetahui kegiatannya. 

LinuxEnTeTe digerakkan oleh salah seorang dosen Universitas 
Katolik Widya Mandira Kupang, Greg Babo Moggi, S.Kom. Greg 
saat ini menjadi ketua LinuxEnTeTe, dibantu seorang Wakil Ketua 
Dody J. Tanoni, Sekretaris Caesilia S. Lehan, dan Bendahara Sofia 
F. Lina. 

Aktivitas LinuxEnTeTe masih terbatas di lingkungan kampus. Di 
Jurusan Teknik Informatika Universitas Widya Mandira Kupang, 
mahasiswa mendapatkan mata kuliah sistem operasi Linux. Menu- 
rut Greg, banyak mahasiswa yang awalnya belajar Linux karena 
terpaksa akhirnya terpikat dengan Linux. Bahkan para mahasiswa 
mengatakan bahwa Linux jauh lebih unggul jika dibandingkan de- 
ngan MS Windows. Alasannya, fitur-fitur Linux menarik, level secu- 
rity sangat tinggi, serta memiliki daya imun terhadap serangan virus, 
dan sebagainya. 

Greg mengharapkan bantuan Anda untuk menyediakan web- 
hosting LinuxEnTeTe, meskipun tidak gratis. LinuxEnTeTe dapat 
dihubungi melalui e-mail Greg di rakezh2000@yahoo.com atau me- 
lalui telepon selularnya di 0815-7946634. Alamat darat LinuxEn- 
TeTe saat ini di Jurusan Teknik Informatika, Universitas Katolik 
Widya Mandira Kupang. ARus 


Berikut ini adalah daftar KPLI yang diketahui saat ini 


BALINUX 
Situs: http://bali.linux.or.id 


KLUB 
Situs: http://bandung.linux.or.id 


BLUG 
Situs: http://batam.linux.or.id 


BULUX 
Situs: http://bogor.linux.or.id 


LUGU 
Situs: http://makassar.linux.or.id 


GoLA 
Situs: http://gorontalo.linux.or.id 


KPLI Jakarta 
Situs: http://jakarta.linux.or.id 


Maling (MAlang LINux user Group) 
Situs: http://malang.linux.or.id 


KPLI Madiun 
Situs: http://madiun.linux.or.id 


KPLI Manado 
Situs: http://manado.linux.or.id 


Sumber: linux.or.id 


44 INFOLINUX 07/2005 


ATLAS 
Situs: http://jateng.linux.or.id 


KPLI Sidoarjo 
Situs: http://sidoarjo.linux.or.id 


KPLI Solo 
Situs: http://solo.linux.or.id 


KLAS 
Situs: http://surabaya.linux.or.id 


KPLITS 
Situs: http://its-sby.linux.or.id 


KPLI Medan 
Situs: http://medanlinux.com 


KPLI Padang 
Situs: http://padang.linux.or.id 


KPLI Yogyakarta 
Situs: http://jogja.linux.or.id 


MINUX 
Situs: http://palembang.linux.or.id 





www.infolinux.web.id 


APA SIH SEBENARNYA... 





Lebih Mendalam tentang SOAP? 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


Tutorial 











Apa Sih Sebenarnya... 


SOAP? 


Bagian 1 dari 2 Artikel 


SOAP tidak lagi dikenal sebagai produk yang selama ini berfungsi untuk menghilangkan 
kotoran. Simple Object Access Protocol dapat menciptakan sebuah cara kerja baru yang 


berpusatkan jaringan. 


Jadi, SOAP yang dibahas di sini bukannya SOAP 
yang artinya sabun jika dibahasakan ke dalam 
bahasa Indonesia? 

Bukan, di sini kita tidak akan membahas 
mengenai tata bahasa dan hal-hal seperti itu, 
tapi pembahasan kita lebih menarik dari itu. 
Jika Anda sering mendengar, akhir-akhir 
ini berita service terbaru yang hadir dalam 
industri web adalah Web Service. Singkat- 
nya, SOAP di sini adalah kemampuan un- 
tuk mengakses berbagai service seperti re- 
mote disk, printer, objek-objek (maksudnya 
dalam orientasi objek), dan aplikasi-aplikasi 
dan lain-lainnya melalui Internet. Abai- 
kan masalah keamanan yang berhubungan 
dengan ini, teknologi yang digunakan di 
sini sangat menarik, tapi bukan hanya dari 
sudut pandang Internet. Tidak ada alasan 
kenapa service-service ini, dan protokol-pro- 
tokol yang digunakan, encoding data, dan 
lain-lain tidak bisa digunakan bersamaan di 
dalam sebuah organisasi. 

Sang pemeran penting dan terbesar 
dalam dunia konektivitas baru yang be- 
rani ini adalah kawan lama kita Microsoft 
(dengan sedih saya mengatakannya), yaitu 
dengan strategi .NET milik mereka. Salah 
satu dari sasaran .NET adalah untuk me- 
nyediakan kemampuan mengakses aplikasi, 
data, dan yang lainnya melalui Internet, 
tentunya akan dikenakan biaya untuk hal 
ini (tanpa tidak melupakan mimpi buruk 
akan masalah keamanan, masalah kepemi- 
likan data dan lain-lainnya). Akan tetapi, 
di luar platform .NET, sebuah metode yang 
sama menariknya untuk mengakses objek- 
objek secara remote dengan kemampuan 


46 INFOLINUX 07/2005 


yang cukup simpel telah dikembangkan di 
luar sana. Dan metode tersebut dinamakan 
SOAP. 

Dengan menggunakan SOAP, Anda 
dapat menciptakan sebuah sistem apli- 
kasi distribusi dan menggunakan standar 
teknologi Internet untuk berkomunikasi 
dengan objek-objek yang terpisah yang 
menciptakan suatu aplikasi. Proses pen- 
ciptaan aplikasi distribusi ini tidak hanya 
dibatasi pada bahasa-bahasa pemrograman 
berorientasi objek saja, seperti C++ atau 
Java, tetapi SOAP juga dapat digunakan 
dengan menggunakan bahasa program- 
ming lainnya yang memiliki kemampuan 
untuk berkomunikasi menggunakan SOAP. 





Saat ini terdapat sejumlah 41 implementasi 
SOAP yang telah tersedia di Internet, ter- 
masuk beberapa di antaranya adalah Perl, 
Python, dan PHP. Anda dapat menemu- 
kannya di berbagai sumber. 


Apakah dengan kemunculan SOAP ini berarti 
menjadi akhir dari platform aplikasi-aplikasi 
spesifik, atau hanya suatu standar-standar 
yang nonstandar lainnya yang bisa diabaikan? 
Simple Object Access Protocol (SOAP) dide- 
sain oleh pengembangnya demi digunakan 
untuk memakai service-service, komponen- 
komponen dan objek-objek pada sebuah 
server remote. Sasaran objektif dari SOAP 
adalah menyediakan apa yang dimaksud- 














[ KapanLagi.com: Kalau Bukan Sek... IM) 





It Worked! 


E thursday, December 4, 2003 


Congratulations and welcome to your new site. 


@ Tostart editing this site please log in. Your emailaddress and password are the same as the ones used to create 


this website. 


@ After logging in, click the Edit this Page button below to edit this text. This & your home page to edit. 


@-»>-88@ Ia http://soapware.org! O O O22 D © co [GL | Sta 


December 2003 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
1 2 3 [4] 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 





@ You can change almost everything about the site, including its name, appearance, membership and bulletin features. Nov Jan 
The Prefs command in the Editors Only menu at the top of this page is the place to start. 


@ Visit the Getting Started page on the Manila-Newbies site. It provides an overview and introduction to the different 


kinds of projects you can do with Manila. The Manila-Newbies site is there to help you work with Manila and to karn 


from each other. 


Who are you? What's this site about? 
How can people send you feedback? 


@ Finally, please bookmark this page. This & your website. Be sure you can find tagain. 


Comment On This Page 


This Page was lst update: Thursday, December 4, 2003 at 1:03:52 PM 
Copyright 2005 Home 


SOAPWare yang di-support para pendukung SOAP. 


www.infolinux.web.id 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 





Tutorial 





@-9-8 A [O http://www.w3.org/TR/soap/ 








M Oc iG -ax %-9-JOQ 


D http://www.w3.org/ 


APA SIH SEBENARNYA... 





Lebih Mendalam tentang SOAP? 








go G KapanLagi.com: Kalau Bukan Sek... (E SOAP Version 1.2 Part 1: Messag. JI World Wide Web Consortium | 











a 





Do not link to this page - Use dated versions of the documents 


Latest SOAP versions 


This page (http://www.w3.org/TR/soap) contains links to the SOAP/1.1 Note and the SOAP Version 1.2 Recommendation documents. 





For information about the latest work on SOAP and a full list of SOAP specifications , please refer to the W3C XML Protocol Working Group and 


the list of W3C Technical Reports. 


SOAP Version 1.2 


Latest version of SOAP Version 1.2 specification: http://www.w3.org/TR/soap12 


W3C Recommendation 24 June 2003 





SOAP Version 1.2 Part0: Primer 
http://www.w3.org/TR/2003/REC-soap12-part0-20030624/ 

SOAP Version 1.2 Part1: Messaging Framework 
http://www.w3.org/TR/2003/REC-soap12-part1-20030624/ 

SOAP Version 1.2 Part2: Adjuncts 
http://www.w3.org/TR/2003/REC-soap12-part2-20030624/ 

SOAP Version 1.2 Specification Assertions and Test Collection 
http://www.w3.org/TR/2003/REC-soap12-testcollection-20030624/ 











Please refer to the errata for these documents, which may include some normative corrections. 





This document is a Recommendation of the W3C. This document has been produced by the XML Protocol Working Group, which is part of the Web 
Services Activity. It has been reviewed by W3C Members and other interested parties, and has been endorsed by the Director as a W3C 
Recommendation. It is a stable document and may be used as reference material or cited as a normative reference from another document. W3C's 
role in making the Recommendation is to draw attention to the specification and to promote its widespread deployment. This enhances the 


functionality and interoperability of the Web. 


Simple Object Access Protocol (SOAP) 1.1 
Situs-situs yang membahas SOAP. 


kan dengan menciptakan aplikasi-aplikasi 
distribusi, nantinya, dapat menggunakan 
service-service yang sudah didistribusikan. 
SOAP jadi bisa seperti COBRA atau DCOM, 
akan tetapi SOAP telah didesain agar lebih 
platform-platform 
tersebut, lebih mudah digunakan, dan ke- 


Internet-friendly dari 


mungkinan kurang ketat dibandingkan 
COBRA dan DCOM. SOAP telah didesain 
untuk menggunakan HTTP sebagai proto- 
kol transfer data dan XML untuk encoding 
data. Karena HTTP dan XML keduanya 
merupakan open standar, ini mengartikan 
bahwa SOAP tidak tertutup bagi platform- 
platform Microsoft. 

Model sebuah koneksi SOAP adalah 
seperti sebuah client SOAP mengirimkan 
sebuah request kepada sebuah server SOAP, 
server SOAP tersebut 
meneruskan reguest tersebut kepada objek 


yang kemudian 


yang dibutuhkan untuk pengeksekusian. 
Dengan mengasumsikan bahwa sebuah 
respon diperlukan, server SOAP akan me- 
relay respon ini kembali ke client SOAP. 
SOAP dapat berjalan baik sebagai mode 
reguest/respon atau hanya mode eksekusi 
(misalnya tidak ada replay yang dibutuhkan 
kembali dari objek remote). 

Ketika client SOAP mengirim sebuah re- 
guest kepada sebuah server SOAP, komuni- 
kasi di dalam XML mengandung nama dari 
objek remote dan metode yang diminta oleh 
aplikasi client tersebut untuk di-invoke ber- 
dasarkan objek yang dibutuhkan tersebut. 
Metode yang dibutuhkan tersebut terkan- 
dung di dalam tubuh dokumen XML, se- 
mentara objeknya telah didefinisikan dalam 


1g 


W537 Habitat 


Leading the Web to Its Full Potential... 


Activities | Technical Reports | Site Index | New Visitors | About W3C | Join W3C | Contact W3C 





The World Wide Web Consortium (W3C) develops interoperable technologies (specifications, guidelines, software, and tools) to lead the Web to its full potential. W3C is a forum for information, 
commerce, communication, and collective understanding. On this page, you'l find W3C news, links to W3C technologies and ways to get involved. New visitors can find help in Finding Your 





Way at W3C. We encourage organizations to learn more about W3C and about W3C Membership. 





WSC Tenth Anniversary 





















The W3C Tenth Anniversary 
Celebration in Europe 

m (W3C10 Europe) will be 

held 3 June 2005 in 

Sophia-Antipolis, France. This half-day 
celebration will afford Members and invited 
guests the opportunity to reflect on the progress 
of the Web, its role as a unifying force in Europe, 
and the policies that shape the role of the Web in 





the daily lives of Europeans 

















W3C AtoZ 






» W3C Launches Mobile Web Initiative 


2005-05-11: The World Wide Web Consortium today launched the 
Mobile Web Initiative (MWI) to make Web access from a mobile 
device as simple, easy, and convenient as Web access from a 
desktop device. "MWI recognizes the mobile device as a first class 
participant of the Web," said Tim Berners-Lee, W3C Director. W3C 
thanks MWI Founding Sponsors France Telecom, HP, MobileAware, 
Segala M Test, Vodafone and Volantis. Read about MWI, how to 
sponsor MWI and the testimonials and press release. (News archive) 


Search 


co | 


Search W3C Mailing Lists 















Research Academic Computer 



















è Accessibility 





e Compound Document Formats 


. ... . a 
+ Amaya » Representing Specified Values in OWL E 
e Annotea A : 
e CC/PP 2005-05-19: The Semantic Web Best Practices and Deployment The Research Academic Computer Technology 


(SWBPD) Working Group has released Representing Specified 
Values in OWL: "value partitions” and "value sets" as a Working 










Technology Institute (CTI) 





Institute (CTI) was founded in 1985 and 





conducts basic and applied research in software 










«css 
è CSS Validator 
Device Independence 





« DOM 
e HTML 








Group Note. Produced by the Ontology Engineering and Patterns 
Task Force, the note describes two methods for representing 
descriptive features in the OWL Web Ontology Language: partitions 
of classes and enumerations of individuals. Visit the Semantic Web 
home page. (News archive) 












and hardware technology. As a W3C member, 
CTI is committed to the development of 








know-how and technology transfer through open 


standards. (Member testimonials 












+ Member Home Page 





e HTML Tidy 
e HTML Validator 








e InkML 
@ Internationalization 








sebuah header HTTP yang disebut dengan 
SOAPAction. 

Sebenarnya, nama “server SOAP” sedikit 
tidak benar, server SOAP sebenarnya tidak 
melakukan pekerjaan server sungguhan, di 
luar dari pekerjaan me-relay reguest yang 
diterima kapada objek yang dicari dan po- 
tensial untuk mengembalikan data hasil yang 
ada. Untuk alasan ini, Anda kan sering men- 
dengar server SOAP disebut sebagai sebuah 
proxy SOAP karena fungsi relay tersebut. 

SOAP asalnya berkembang dari sebuah 
proyek yang mirip dengan SOAP ini sendiri, 
yaitu yang disebut XML-RPC. Proyek XML- 
RPC ini didesain untuk mengijinkan komu- 
nikasi Remote Procedure Calling (RPC) di- 
lakukan melalui jaringan, sekali lagi meng- 
gunakan HTTP sebagai protokol transport 
dan XML untuk encoding data. Proyek ini 
sudah dilakukan secara luas dan mungkin 
pantas untuk dilirik jika yang Anda ingin- 
kan adalah hanya melakukan RPC melalui 
Internet atau WAN (Wide Area Network) 
di mana standar mekanisme RPC tidak bisa 
digunakan. 


Saya telah menggunakan COBRA dan DCOM 
sebelumnya. Bagaimana peran SOAP pada 
teknologi-teknologi tersebut? 

Permasalahan terbesar bagi COBRA adalah 
COBRA tidak selalu mudah untuk imple- 
COBRA dari 
untuk berkomunikasi dengan versi dari 


mentasi satu menufaktur 


manufaktur lainnya. Hal ini terjadi karena 
perbedaan cara manufaktur mengimple- 
mentasikan standar COBRA. Oleh karena 
itu, walaupun secara teori Anda seharusnya 


www.infolinux.web.id 


e HTTP » SMIL 2.1 Is a W3C Candidate 
Recommendation 


+ Member Submissions 
Current Members 
e W3C Fellows 





mampu menjalankan berbagai versi COBRA 
dan ORB-ORB yang berasosiasi dengan 
COBRA, pada praktiknya hal tersebut tidak 
selalu terjadi. Ini berarti sebuah perusahaan 
secara normal harus menstandardisasi pada 
satu platform COBRA untuk meyakinkan 
solusi yang sukses. SOAP tidak menghadapi 
masalah seperti itu, tetapi malahan mem- 
berikan bentuk mekanisme lain untuk se- 
buah aplikasi COBRA untuk mengakses 
sebuah objek remote. 

Dengan menggunakan DCOM, ma- 
salah terbesar yang dihadapi adalah bahwa 
DCOM tertutup hanya kedalam berbagai 
platform Microsoft saja. Sebenarnya sudah 
ada lingkungan-lingkungan DCOM yang 
dikembangkan untuk platform lainnya di 
luar Microsoft, tetapi pengembangan terse- 
but harus ditarik kembali, sebagian besar 
karena fakta bahwa DCOM merupakan 
sebuah platform Microsoft dan bukanlah 
open standar, tidak seperti halnya COBRA 
yang mengklaim open standar. 

Sebagai tambahan, untuk permasala- 
han-permasalahan tersebut, COBRA dan 
DCOM, keduanya belum terbukti dalam hal 
Internet-friendly, dan oleh karena beberapa 
mekanisme lainnya diperlukan untuk meng- 
akses service-service pada server remote 
yang berlokasi di Internet. Ini bukan berarti 
saya mengatakan bahwa SOAP merupakan 
pengganti bagi COBRA atau DCOM, tetapi 
lebih sebagai platform yang memberikan se- 
buah metode bagi platform-platform terse- 
but untuk mengakses objek-objek remote 
melalui Internet, atau Wide Area Network 
(WAN). ÔLXF15 


INFOLINUX 07/2005 47 





Solusi Kami Buat Anda 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Sudah merasa buntu dan putus asa dengan masalah-masalah di Linux? Manual dan HOWTO 
tidak dapat membantu? Kirimkan masalah Anda melalui surat ke Klinik InfoLINUX, Jl. Kramat 
IV No. 11 Jakarta 10430 atau melalui e-mail di Klinik@infolinux.co.id. 


Linux punya aplikasi billing 

wartel gak? 

InfoLINUX, saya mau tanya. Ada 
tidak aplikasi di Linux yang berguna un- 
tuk billing wartel? Apakah open source? 
Karena selama ini yang saya temukan 
hanya aplikasi-aplikasi yang berjalan di 
atas DOS. 


Catur — via e-mail 


Jika Anda mencari aplikasi billing 

wartel yang berjalan di Linux, maka 

banyak tersedia di Internet. Mung- 
kin, Anda bisa mencoba mengunjungi situs 
RAB (http://www.rab.co.id/download/). 


Kasih tahu penjadwalan di 

Linux dong! 

Saya minta tolong nih InfoLINUX! 
Saya ingin membuat schedule job dengan 
menggunakan crontab. Dan schedule yang 
ingin saya jalankan adalah: 

Setiap hari Sabtu jam 00.00 wib semua 
file yang ada di direktori “/data” beserta 
subdirektori dan file-file nya di-copy-kan 
ke “/mnt/backup” 

Bagaimana dong langkah-langkahnya! 
Terimakasih sebelumnya. 


A.R — via e-mail 


Melakukan otomatisasi dengan cron 
memang mengasikkan. Dan untuk 
kasus Anda, edit file crontab yang 
terletak di direktori /etc. Kemudian tam- 
bahkan baris di bawah ini: 
Kn on/p Ri dava 
/mnt/backup 


Bagaimana? Mudah-mudahan sukses. 


Ingin men-download enak! 
Saya mau download Fedora Core 
3, tapi suka putus-putus dan yang 
paling menyebalkan kalo komputernya ti- 
ba-tiba restart, jadinya musti ngulang lagi 
dari awal. Akh!! 
Bagaimana caranya supaya kalau putus 
bisa nyambung dari yang terakhir putus 


48 INFOLINUX 07/2005 


itu? Terus, aplikasi apa bagus digunakan 
yang digunakan? 


Dimas - via e-mail 


Ingin men-download dengan nya- 
man? Pada InfoLINUX edisi 05/2005 
memperlihatkan kepada Anda, apli- 
kasi untuk download apa saja yang menarik 
di Linux. 
Satu aplikasi yang kami sarankan adalah 
weet. 
Anda tinggal menjalankan perintah: 
$ wget http://file/dari/situs/ 
asal 


atau 
$ wget ftp://namauser: 
password@file/dari/situs/asal 


Dan jika download Anda terhenti, un- 
tuk melanjutkan proses download, jalankan 
perintah: 

$ wget -c http://file/dari/ 
situs/asal 


atau 
$ wget -c ftp://namauser: 
password@file/dari/situs/asal 


Mudah sekali, bukan? Mudah-mudahan 
sekarang Anda bisa melakukan download 
dengan tenang. 


Ingin mengubah label partisi! 

Saya punya harddisk yang berisi 

Red Hat. Ada sebuah partisi na- 
manya cekl dan saya ingin mengubahnya 
menjadi cek2. Bagaimana ya caranya? Bisa 
bantu gak? 


Anon — via e-mail 


Pertanyaan Anda memiliki makna 
ganda. Bisa berarti mount point yang 
diganti atau label partisi. Tapi jangan 

takut. Kami akan menjawab keduanya. 
Kalau yang anda maksudkan adalah 
mount point, maka Anda tinggal membuat 
direktori untuk mount point yang baru 


www.infolinux.web.id 





Memutar file MP3 dengan Xmms di 
SUSE Linux 9.3 

SUSE Linux 9.3 tidak lagi mendukung pe- 
mutaran file audio MP3 melalui aplikasi 
Xmms. Hal ini banyak disayangkan oleh 
para penggemarnya. Tapi, apakah benar- 
benar gak bisa? 

Tetap bisa kok! Anda tinggal mengin- 
stalasi paket xmms-lib-mad yang diser- 
takan pada bonus CD InfoLINUX kali ini. 
Temukan dalam direktori Multimedia. 


Menggunakan hdparm 
Melihat informasi dari harddisk Anda: 
# hdparm /dev/hda 


Atau gunakan opsi -i untuk lebih lengkap. 
Ingin melihat seberapa cepat harddisk 
Anda: 

# hdparm -tT /dev/hda 


Pengen mencari tahu device hard drive 
Anda di mana saja? 
$ mount 


atau 
$ cat /proc/partitions 


atau 
$ dmesg | egrep ‘*(s|h)d’ 


Melindungi file 
Ingin membuat file “permanen abis”, bah- 
kan root sendiri tidak dapat mengubah 
atau menghapusnya. 

$ chattr +i filename 


Untuk mengubahnya kembali: 
$ chattr -i filename 


Melihat daftar attributes: 
$ Isattr filename 


(Catatan: hal ini hanya bekerja pada file- 
sistem ext2/ext3). 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





(misalkan /cek2). Kemudian edit file /etc/ 
fstab, dan di dalam file tersebut, ganti kata 
/cekl jadi /cek2. 

Nah, kalau yang Anda maksudkan adalah 
mengubah label partisi, Anda bisa menggu- 
nakan perintah: 

# e2label device labelbaru 


misalkan: 
# e2label /dev/hda/ backup 


Program e2label merupakan bawaan 
dari paket e2fsprogs. Kami sudah menjawab 
kedua Mudah-mudahan 
Anda puas. 


kemungkinan. 


Akses direktori di Apache! 

Saya menerapkan .htaccess untuk 

memproteksi satu direktori di ap- 
likasi web server Apache2, tapi kok tidak 
berhasil? Karena, ketika saya masuk ke di- 
rektori yang saya sudah proteksi, kok bisa 
langsung masuk, tanpa ada permintaan 
akan user dan password. Apakah ini bug 


atau ada konfigurasi lain yang harus diak- 
tifkan. 

Padahal saya udah mengikuti semua 
tutorial mengenai .htaccess dan bertanya 
kepada paman google.com. Sebelumnya, 
waktu saya menggunakan Red Hat, ok-ok 
saja tuh! 

Mohon sarannya dong InfoLINUX! 


Dadang Haryadi - via e-mail 


Agak bingung sebenarnya menja- 

wab pertanyaan bung Dadang. So- 

alnya Anda tidak memberitahukan 
bentuk konfigurasi .htaccess milik Anda 
atau konfigurasi pada Apache mengenai 
proteksi direktori ini. Namun, kami coba 
untuk menjawab permasalahan yang paling 
mungkin. 

Coba lihat pada konfigurasi Anda. 
Apakah konfigurasi “AllowOverride” ma- 
sih “none”? Coba Anda ganti dengan “All”, 
mungkin hal ini bisa menyelesaikan persoal- 
an bung Dadang. Mudah-mudahan ini bisa 
membantu. Ô 





Solusi Kami Buat Anda 





Saran untuk e-mail/surat yang 

masuk di klinik InfoLINUX 

@ Mohon pastikan untuk menyertakan 
detail sistem Anda. “X saya tidak dapat 
berjalan!” Pertanyaan ini tidak dapat 
kami mengerti, karena kami tidak me- 
ngetahui versi X yang Anda gunakan, 
spesifikasi hardware yang digunakan 
saat menjalankan X. 

@ Coba lebih spesifik tentang per- 
masalahan Anda. Hal-hal seperti “pro- 
gramnya tidak dapat bekerja!” atau 
“Saya mendapatkan pesan error!’ tidak 
membantu kami dalam memberikan 
solusi. Sertakan penjelasan, bagaima- 
na sesuatu itu tidak dapat bekerja? 
Apa yang sebenarnya Anda harapkan 
terjadi? Apa bunyi pesan error? 

@ Kadang-kadang pembuat program 
telah membuatkan informasi yang ber- 
guna di situsnya, jadi cobalah untuk 
membaca manual dan dokumentasi 
lebih dahulu, OK! 


Professional 100% Linux Training & Solution 





Paket A-Z Linux 


-Linux Concept & Fundamental 
-Linux System Administration 
-Linux Internet + Intranet Server 
-Linux Security 

56 hours (14 day @ 4 hours) 


Only : Rp.4.850.000,- 


Ingin Menguasai Linux 
Secara LENGKAP ?! 


PATIN (Paket Intensif) 
-Linux Concept and Fundamental 
-Linux System Administration 
-Linux Internet + Intranet Server 
42 hours (6 days@ 7 hour) 

Only : Rp.3.750.000,- 


PAKIS (Paket Ekonomis) 
-Linux Concept and Fundamental 
-Linux System Administration 
-Linux Internet + Intranet Server. 
44 hours (11 days@ 4 hour) 
Only : Rp.3.650.000,- 


Special Offer 
Crash Programme ! 


Ketik: Info PATIN atau Info PAKIS kirim SMS ke 0856 7771030 SMS Server powered by eSMSis (www.eSMSis.com) 


eSMSis Ver. 1.5 MySMSPass 

- Web based, Internet Ready Start Making Money from your Website! 

- Broadcast, GroupCast, MemberCast - SMS Autentication System for Web Content 
- Scheduled SMS, Product Informations - Short Number by Telco Operators 


- Auto Response, Remote SMS, Alert, etc Demo Website : www.InfoLINUX.web.id/sections 
visit: www.eSMSis.com 


Bialerdarele 


PUSAT : Wisma Bisnis Indonesia Suite #415 - JAKARTA 
BANDUNG: (022) 7234192 - CIREBON: (0231) 200418 - SOLO: (0271) 662318 


PERINGATAN ! Linux bisa membuat Anda kecanduan, menambah PD dan belum ada obatnya.Tidak Setiap Paket Promosi tersedia di Cabang. 


SMS Server & Gateway 


(O21) 5362390 


www.Linuxindo.com 








Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Menampilkan Kontributorkkinuxss 
dengan Menarik 


Bagian 1 dari 2 Artikel 


| 


Paket source code kernel datang bersama file CREDITS, yang di dalamnya berisikan nama- 
nama pembuat Linux beserta keterangannya dalam format yang siap di-parse oleh script. 
Di dalam artikel ini dan sambungannya, kita akan membahas beberapa cara untuk mem- 
format dan menampilkan nama para hacker tersebut dalam tampilan yang lebih menarik. 


ile CREDITS di dalam tree source code 
KF kernel memang cukup menarik untuk 

diamati. Dengan membaca file terse- 
but, kita dapat melihat siapa-siapa saja yang 
menyumbangkan tenaga dan waktunya un- 
tuk menjadikan Linux seperti saat ini. Wa- 
lau, sayangnya, tidaklah nyaman membaca 
file tersebut karena format file-nya. Format 
file CREDITS tersebut memang dirancang 
agar mudah di-parse dan diformat agar 
dapat ditampilkan lebih indah. 


Berikut ini adalah 20 baris pertama file 

tersebut: 
This is at least a partial 
credits-file of people that 
have 
contributed to the Linux 
project. It is sorted by 
name and 
formatted to allow easy 
grepping and beautification 
by 
scripts. The fields are: 
name (N), email (E), web- 
address 
(W), PGP key ID and 
fingerprint (P), description 
ND and 
snail-mail address (S). 
Thanks, 


Linus 


50 INFOLINUX 07/2005 


N:Matti Aarnio 

E: mea@nic.funet. fi 

D: Alpha systems hacking, IPv6 
and other network related 
stuff 

D: One of assisting postmasters 
for vger.kernel.org’s lists 

S: (ask for current address) 

S: Finland 


N: Dragos Acostachioaie 
E: dragos@iname.com 


Di tulisan kali ini, kita akan mempergu- 
nakan bahasa PHP untuk dapat menampil- 
kan isi file tersebut dalam format plain un- 
tuk digunakan di command line, dalam for- 
mat HTML untuk dapat ditampilkan di web 
browser, serta ditampilkan dalam aplikasi 
GUI sederhana. 

Distro yang digunakan dalam tulisan 
kali ini adalah SUSE Pro 9.1. PHP yang di- 
gunakan adalah PHP 4.3.4 dan PHP-GTK 
(http://gtk.php.net, digunakan pada edisi 
berikutnya) yang digunakan adalah PHP- 
GTK 1.0.1. Apache yang digunakan adalah 
Apache HTTPD 2.0.49. File CREDITS yang 
digunakan adalah kredit dari source code 
kernel 2.6.11.4 milik distro SUSE Pro 9.3. 


www.infolinux.web.id 


Format file CREDITS 

Melihat penggalan isi file CREDITS sebe- 

lumnya, kita dapat membagi isi file ke dalam 

dua bagian besar: isi kredit dan komentar. 
Untuk isi kredit, yaitu keterangan kon- 

tributor Linux, dibagi pula dalam kumpu- 

lan keterangan yang mana setiap kumpulan 

dipisahkan oleh sebuah baris kosong. Beri- 

kut ini adalah ringkasan keterangan per 

kontributor dan keterangannya. 

N: Nama 

Emai | 

Website 

PGE 

Deskripsi tugas 

Alamat surat 


Ca A=) Ka ss ial 


Masing-masing keterangan yang dapat 
berulang (penulis mengasumsikan semua 
dapat berulang, kecuali nama, dengan 
asumsi kontributor tersebut hanya me- 
miliki satu nama saja) dapat dituliskan de- 
ngan kode yang sama sehingga keterangan 
seorang kontributor dapat berupa: 

N: Nama 

Email 1 

Email 2 

Website 1 
Website? 

PGP 

Deskripsi tugas 1 
Deskripsi tugas 2 
Deskripsi tugas 3 
Alamat surat 


Ca Ka a a a) es Ss eal ie 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Salah satu atau beberapa keterangan 
(misal e-mail, web, pgp, alamat surat) bisa 
saja tidak ditampilkan (diasumsikan semua 
boleh tidak ditampilkan kecuali nama) se- 
hingga keterangan dapat berupa: 

N: Nama 
D: Deskripsi tugas 


Setiap baris dari kumpulan keterangan 
tersebut dipisahkan oleh sebuah tanda ti- 
tik dua (:) diikuti oleh sebuah spasi. Dan 
sekali lagi, seperti disebutkan sebelumnya, 
keterangan per kontributor selesai apabila 
baris kosong ditemukan. Selanjutnya, gili- 
ran kontributor lainnya. 

Dengan kondisi demikian, berikut adalah 
salah satu algoritma yang dapat digunakan 
untuk melakukan parsing file tersebut: 

@ Baca setiap baris file CREDITS tersebut. 
@ Untuk setiap baris yang dibaca, perik- 
salah apakah baris kosong atau bukan. 

e Apabila baris kosong, maka saatnya 
untuk me-reset semua keterangan 
(dipersiapkan untuk kontributor 

berikutnya). Di sini bisa pula dilaku- 

kan aksi seperti menampilkan kode 

HTML. 

e Apabila bukan baris kosong, maka 
periksalah dua karakter pertamanya 








PES Dee ee oe $p .= $tmp[1] “Tn: 
$count = Q; break; 
case “D”: 
while (!feof($file)) $d .= $tmp[1] ea hes 
{ break; 
$buff = fgets($file); case “S~; 
if (strlen($buff) == 1) $s .= $tmp[1] Ane: 
{ break; 
Thea: } 
$e = “”; 
$w 5 “P3 } 
$p = “73 } 
$d = “”; 
$s = “”; fclose($file); 
} else 
{ echo “\nDone, $count hackers 
$tmp = split(“: ~“, $buff); found. Wal 
it (lin array (substr ?> 


$buff,0,2),$tokens)) 
continue: 
switch ($tmp[@]) @ Pertama-tama, kita membaca membu- 
ka file CREDITS untuk dibaca dengan 
case “N”: fungsi fopen(). 
$n = $tmp[1]; @ Setelah itu, kita mendefinisikan kode- 
$n = stripslashes( 
ereg_replace(“\ 
fi geo eo @ Kita mengatur variabel $count menjadi 
$counttt; 
echo “\nfound hacker 


Keterangan source code: 


kode yang digunakan dalam file ini dan 
menyimpannya dalam array $tokens. 


0. Variabel ini akan digunakan sebagai 
counter. 


$count ($n); 
break; 


apakah merupakan salah satu kode 
dari NEWPDS diikuti titik dua (:) 


@ Dalam perulangan sampai akhir file, 
kita akan membaca baris-per baris dan 


tersebut. case “E”: menerapkan algoritma sebelumnya. 

v Apabila bukan, maka dianggap $e .= $tmp[1] . “\n”;  @ Kita menggunakan split() untuk meme- 
sebagaikomentar. Perulangan dite- break; cah baris dengan kode titik dua diikuti 
ruskan. case “W”: spasi. 

v Apabila ya, maka: $w .= $tmp[1] . “\n”;  @ Kita mempergunakan ereg_replace() un- 


Untuk setiap baris yang ditemu- 
kan, pisahkanlah kode dan ke- 
terangan dengan salah satu kode 
dari NEWPDS diikuti titik dua 
(:) tersebut. Variabel baru bisa di- 
assign untuk keterangan tertentu 
yang diinginkan. 
@ Selesai. 


Selanjutnya, kita bisa menuangkan algo- 
ritma tersebut ke dalam bahasa PHP dengan 
tujuan untuk menghitung berapa nama 
yang ditemukan, serta mencetak nama kon- 
tributor tersebut ke layar (stdout). Berikut 
ini adalah source code-nya: 

<? 
$file = fopen(“CREDITS”,”r”): 
Stokens = array (ON TE We”, 


(dop) 
e 


break; 
case “P”: 


tuk mengganti karakter \n dengan 
@ Karena kode-kode EWPDS boleh beru- 


Do | Linux Credits - Mozilla Firefox | 


File Edit View Go Bookmarks Tools Help ‘2 


G- D- & B A ID htosmocathosttestkeantcomitesti/Ixcredit webphp xl Oo 
(“Yetkbialog E Linux Credits | x 





Ixcredit web.php 


Andrea Arcangeli (andrea@suse.de ) Parport hacker 

Jens Axboe (axboe@suse.de ) Linux CD-ROM maintainer, DVD support 

Dirk Hohndel (hohndel@suse.de ) The XFree86[tm] Project 

Jan Hubicka (hubicka@suse.cz ) Random kernel tweaks and fixes. 

Andreas Jaeger (aj@suse.de ) Various smaller kernel fixes 

Jan Kara (jack@suse.cz ) Quota fixes for 2.2 kernel 

Gerd Knorr (kraxel@suse.de ) video4linux, bttv, vesafb, some scsi, misc fixes 

Greg Kroah-Hartman (gregkh@suse.de ) USB Serial Converter driver framework, USB Handspring Visor driver 
Jaroslav Kysela (perex@suse.cz ) Original Author and Maintainer for HP 10/100 Mbit Network Adapters 
Pavel Machek (pavel@suse.cz ) Softcursor for vga, hypertech cdrom support, vcsa bugfix, nbd 

Vojtech Pavlik (vojtech@suse.cz ) Joystick driver 











Linux-credit versi web. 


www.infolinux.web.id INFOLINUX 07/2005 5] 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








lang, maka kita kita selalu menambah- 
kan keterangan EWPDS tersebut (misal: 
$d .= $tmp[1] . “\n”3). 

@ Setelah selesai, jumlah hacker yang dite- 
mukan akan ditampilkan. 

@ File ditutup dengan fungsi fclose(). 
Berikan nama Ixcredit basic.php dan 

jalankanlah dengan perintah berikut: 

$ php Ixcredit basic.php 


Berikut ini adalah keluaran dari perintah 
tersebut: 
found hacker 1 (Matti Aarnio) 
found hacker 2 (Dragos 
Acostachioaie) 
found hacker 3 (Monalisa 
Agrawal) 
found hacker 4 (Dave Airlie) 
found hacker 5 (Tigran A. 
Aivazian) 
found hacker 6 (Werner 
Almesberger) 


found hacker 465 (Leonard N. 
Zubkoff) 

found hacker 466 (Alessandro 
Zummo ) 

found hacker 467 (Marc Zyngier) 


Done, 467 hackers found. 


Ixcredit plain 
Kita akan melengkapi contoh sebelumnya 
dengan menambahkan e-mail dan D per- 
tama yang ditemukan (deskripsi bisa dalam 
banyak baris, kita akan mengambil yang 
pertama saja). Pada dasarnya, contoh ini sa- 
ma saja dengan contoh sebelumnya. Hanya, 
di sini, kita menambahkan pemformatan 
sederhana, yang akan berguna untuk con- 
toh-contoh berikutnya. 

Berikut ini adalah isi dari source code lx- 
credit plain.php: 
<? 
//(c) Nop, 8 Mei 2005, 12:20 


$file = fopen(“CREDITS”,”r”): 
$tokens =< array N: E: Ws. 
PP a E’ a: 


$count = Q; 
while (!feof($file)) 
{ 


$buff = fgets($file); 


52 INFOLINUX 07/2005 


if (strlen($buff) == 1) 


{ 


if ($n) 

i 
$hacker_str = sprintf ( 
“%3d KS (4S) “4S”, 
$count, $n, $e, $dl): 
echo $hacker_str . 
A: 


$n = “” 
$e = “” 
$w = “” 
tp Ses; 
$dl= “”; 
$d = “”; 
$s = “” 
$hacker_str = “”; 


} else 


{ 


SUMP ~ Split": bun: 


if (!in_array(substr( 
$buff,0,2),$tokens)) 
continue: 
switch ($tmp[@]) 
{ 
case “N”: 
$n = $tmp[1]; 
$n = stripslashes 
(ereg_replace(“\n”, 
ee Tile ae 
$counttt; 
break; 
case “E”: 
$e $tmp[1]; 
$e = ereg_replace( 
Ama Kes 
$e .= “ &; 
break; 
case “W”: 
$w .= $tmp[1] 
break; 
case “pP”: 
$p .= $tmp[1] 
break; 
case “D”: 
if (Ifar) 
{ 
$d1 = $tmp[1]; 
$d1 ereg_ 
replace 
Sd 
} 
$d .= $tmp[1] 


www.infolinux.web.id 


8 “NN; 


7 SN 


£ EN; 


break; 
case “S”: 
$s .= $tmp[1] . “\n”; 
break; 
} 
i 
} 
fclose($file); 
echo “\nDone, $count hackers 
oU 
?> 


Keterangan source code: 

@ Kita menambahkan variabel $dl yang 
berfungsi untuk menampung deskripsi 
pertama yang ditemukan. Pada saat mem- 
proses kode D, kita memeriksa apakah 
$d1 telah berisi atau tidak. Apabila tidak, 
kita mengisikan D yang ditemukan. 

@ Selanjutnya, pada blok untuk me-reset 
semua variabel, kita menampilkan satu 
baris informasi ke layar untuk setiap 
kontributor yang ditemukan (variabel 
$hacker str). Tentu saja, ini dilakukan 
sebelum kita me-reset semua variabel 
(termasuk $d1 dan $hacker str). Apabila 
diinginkan, Anda bisa menambahkan 
aksi apa saja pada saat kita menampilkan 
informasi kontributor tersebut. 

@ Kita menggunakan sprintf() untuk mem- 
format informasi sebelum ditampilkan. 


Berikan perintah berikut ini untuk men- 
jalankan Ixcredit plain.php: 
$ php Ixcredit plain.php 

Berikut adalah contoh keluaran dari 
perintah tersebut: 

1 Matti Aarnio (mea@nic.funet. 
fi ) Alpha systems hacking, IPve 
and other network related stuff 

2 Dragos Acostachioaie 
(dragos@iname.com ) /proc/ 
sysvipc 

3 Monalisa Agrawal 
(magrawal@nortelnetworks.com ) 
Basic Interphase 5575 driver 
with UBR and ABR support. 


459 Eric Youngdale 
(eric@andante.org ) General 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





kernel hacker 

469 Niibe Yutaka (gniibe@mri. 
CO. PLIP drier 

461 James R. Van Zandt 
(jrv@vanzandt.mv.com ) Author 
and maintainer of the Double 
Talk speech synthesizer driver 
462 Orest Zborowski 
(orestz@eskimo.com ) XFree86 and 
kernel development 

463 Richard Zidlicky (rz@linux- 
m68k.org, rdzidlic@geocities. 
com ) 049 port - see arch/m68k/ 
q4@/README 

464 Werner Zimmermann (Werner. 
Zimmermann@fht-esslingen.de ) 
CDROM driver “aztcd” (Aztech/ 
Okano/Orchid/Wearnes ) 

465 Leonard N. Zubkoff () 
BusLogic SCSI driver 

466 Alessandro Zummo 
(azummo@ita.flashnet.it ) 
CMT833Ø0 support is sb card.c 
467 Marc Zyngier (maz@wild-wind. 
fr.eu.org ) MD driver 


Done, 467 hackers found. 


Ixcredit_web.php 

Setelah selesai dengan contoh sebelumnya, 
kita akan melanjutkan ke aplikasi web. Di 
contoh berikut, kita menambahkan fasilitas 
pencarian, sehingga user dapat mencari ber- 
dasarkan nama, e-mail,web, pgp, deskripsi 
dan alamat surat. Pencarian dapat pula 
dikombinasikan untuk hasil yang lebih aku- 
rat. Secara default, apabila user tidak me- 
masukkan kriteria pencarian apapun, maka 
keseluruhan hacker akan ditampilkan. 

Untuk setiap hasil pencarian, kita akan 
menambahkan hyperlink pada nama se- 
hingga pengguna dapat melihat informasi 
lain yang lebih detil (sama seperti pada con- 
toh sebelumnya, pada awalnya kita hanya 
menampilkan informasi nama, e-mail dan 
deskripsi pertama). 

Kita akan membuat aplikasi ini se-com- 
pact mungkin sehingga tidak ada file HTML 
yang digunakan. Cukup dengan satu file 
php saja, yaitu Ixcredit web.php. Di dalam 
file ini, kita membuat form dan processor- 
nya sekaligus. 

Pada hakikatnya, selain hal-hal yang 
berurusan dengan HTML, kode-kode yang 


digunakan untuk melakukan iterasi setiap 
kontributor sebenarnya sama saja. Yang 
berbeda adalah ketika harus melakukan 
pencarian. Penjelasan lebih lengkap dapat 
dilihat pada penjelasan source code setelah 
ini: 


isi file Ixcredit web.php: 
<? 
JI Kel Nop, 8 Mei 20055 14:35 


echo “ 

<html> 

<head> 

<title>Linux Credits</title> 
</head> 

<body> 
<h3>1xcredit_web.php</h3> 
<hr noshade> 


GE o 








Come 
9 


Cie or, 

5: 

$pn = trimes_ POST, N I7; 

$pe = trim($_POSTL‘E’]); 

$pw = trim($_POSTL‘W’]); 

spp ~ trim? POSTI Pi); 

spd = trim POSTI DI): 

$ps = trim POSTIS I); 
$file = fopen(“CREDITS”. r); 


$tokens =<arrayC Ne Es We. 
sa henna Di ces arene Ace 

$count = Q; 

while (!feof($file)) 


{ 


$buff = fgets($file); 


9 


if (!$ POST && $_REQUEST 
[ “task” | =z 2) 


if (strlen($buff) == 1) 
{ 

i (S00 

{ 


{ 


echo “ 


<form action-'4$ SERVER 
IL ‘PHP_SELF’ ]}’ method= 
post> 
<table border=@> 
<tr><td>Name</td><td> 
<input type=text name= 
N?’ ></td></tr> 
<tr><td>Emai1</td><td> 
<input type=text name= 
7E’?></td></tr> 
<tr><td>Web</td><td> 
<input type=text name= 
WW ></td></tr> 
<tr><td>PGP</td><td> 
<input type=text name= 
OPES COS ble = 
<tr><td>Desc</td><td> 
<input type=text name= 
’D’></td></tr> 
<tr><td>Snail Mail</td> 
<td><input type=text 
name=’ S’></td></tr> 
<tr><td>&nbsp;</td> 
<td><input type=submit 
name=’search’ value= 
>search’></td></tr> 
</table> 
</form> 


www.infolinux.web.id 


if ($ REQUEST task] 


—— Ss» ) 


{ 
if ($pn oat 
(!eregi($pn, $n)) 
{$d1 = “?”; continue: | 
if ($pe != “”) if 
(leregi($pe, $e)) 
{$d1 = “”; continue: | 
if ($pw != “”) if 
(leregi($pw, $w)) 
{$d1 = “”; continue: | 
I (Spp a it 
(leregi($pp, $p)) 
{$d1 = “”; continue: | 
Tt (Spd l= oat 
(leregi($pd, $d)) 
{$d1 = “”; continue: | 
it ses = 2 eat 
(leregi($ps, $s)) 
{$d1 = “?”; continue; > 
$hacker_str = 
sprintf(“<a href=’ 
{$_SERVER[ ‘PHP_ 
SELF’ ]}?task= 
detail &hid=$count’ 
>%s</a> (nS) %s”, 
$n, $e, td), 
echo $hacker_str . 
pre: 


INFOLINUX 07/2005 53 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








else 
it ($ REQUESTI task ] 
== “detail”) 
{ 
$s_count = $_ 
REQUEST hid T: 
if ($s_count == 
$count) 
{ 
echo “Detail 
for $n&nbsp;&nbsp;<a href= 
javascript:history.go(-1)>back</ 
a><br>”; 
echo “<table 
border=1>”; 
echo “<tr><td> 
Name</td><td>$n</td></tr>” ; 
echo “<tr><td> 
Email</td><td>”. nl2br($e) 
"</td></tr>"; 
echo “<tr><td> 
Web ]</td><td>” . ni2br($w) 
“</td></tr>; 
echo “<tr><td> 
Pepe Sd nbr $p) 
"</td></tr>": 
echo “<tr><td> 
Desc</td><td>” . nl2br($d) 
“</td></tr>; 
echo “<tr><td> 
Snail Mail</td><td>” . n12br($s) 
et tra”: 
echo “</table>”; 


$n = “”; 
$e = “”; 
$w = “” 
$p = “”; 
$d1= “”; 
$d = “”; 
$s = “”; 
$hacker_str = “”; 
} else 


Tempe “ $buff); 
if (lin array (substr 
($buff,0,2),$tokens)) 
continue: 

switch ($tmp(91) 

{ 


case “N”: 


54 INFOLINUX 07/2005 


$n = $tmp[1]; 
$n stripslashes( 
ereg replace( An”, 
Wee pee 
$counttt; 
break; 

Cacen E 
$e = $tmp[1]; 
$e = ereg_replace(“\ 
eto ee): 
$e .= “ &; 
break; 

case “W”: 
$w .= $tmp[1] 
break; 

Case R: 
$p .= $tmp[1] 
break; 

case “D”: 
if (1$d1) 
{ 


: (Nine 


6 “Nas 


$d1 = $tmp[1]; 


$d1 ereg_replace 
EAM a Sad E; 


} 

$d .= $tmp[1] 

break; 
Case 

$s .= $tmp[1] 

break; 


> ENI 


. “Ans 


} 
fclose($file); 


echo “ 
</body> 
</html> 


Conn 
9 


?> 


Penjelasan source code: 

@ Ketika user menjalankan aplikasi ini, 
maka dilakukan pemeriksaan apakah ada 
superglobal $ POST yang aktif. Apabila 


superglobal $_POST tidak ada dan $ 


REQUEST [‘task’] bernilai “”, maka form 
pencarian akan ditampilkan, yang segera 
diikuti dengan terminasi script menggu- 
nakan fungsi die(). Guna dari pemerik- 
saan ini adalah semata-mata agar dapat 
menampilkan form pencarian ketika user 


www.infolinux.web.id 


memanggil aplikasi ini tanpa ada per- 
mintaan khusus apapun (seperti melihat 
detil kontributor dan lain sebagainya). 

@ Untuk mempersingkat penulisan, kita 
menulis ulang $_POST[‘N’] menjadi pn, 
dengan p untuk $ POST dan n untuk N, 
dan seterusnya. 

@ Rutin iterasi untuk setiap kontributor 
sama saja dengan contoh sebelumnya. 
Bedanya, pada saat blok untuk me-reset 
variabel. 

@ Kita tidak memiliki fasilitas pencarian 
pada SQL dengan keyword like %, oleh 
karena itu, kita harus mensimulasikan- 
nya. Pencarian tersebut bisa dilakukan 
dengan algoritma berikut: 

e Untuk setiap kriteria 
apabila kriteria diisi, dan pencarian 
dalam satu field tidak ketemu, maka 
kita harus loncat ke record berikut- 
nya. Dalam konteks aplikasi ini, field 
adalah setiap NEWPDS dan record 
adalah kontributor. 

@ Untuk setiap hasil yang ditemukan, kita 
menampilkan informasi singkat mirip 
dengan contoh sebelumnya, hanya, kita 
meniadakan nomor dan memberikan 
hyperlink. Berikut ini adalah format hy- 
perlink yang akan kita bangun: Ixcredit 
web.php?task—detail&hid- NOMOR 
URUT>. 

@ Ketika user memberikan alamat seperti 
Ixcredit_web.php?task=detail&hid=6, 
maka informasi detil tentang Werner 
Almesberger (di file yang penulis gu- 
nakan, nomor 6 adalah Werner Almes- 
berger) akan ditampilkan dalam sebuah 
tabel. 


Untuk menjalankan aplikasi ini, Anda 
akan membutuhkan web server yang telah 
dikonfigurasi untuk menjalankan PHP, dan 
sebuah web browser. 

Sampai di sini dulu pembahasan kita di 
edisi ini. Kita telah membahas bagaimana 
menampilkan dalam interface teks dan web. 
Tentu saja Anda bisa membangun versi 
ncurses baik dengan libncurses ataupun me- 
manfaatkan program dialog. Di edisi depan, 
kita akan melihat satu contoh lagi untuk 
melihat bagaimana menampilkan nama- 
nama hacker tersebut dalam interface GUI, 
dengan memanfaatkan PHP-GTK. 4 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 








CVS Server 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Setting CVS Server dan 


Cara Penggunaannya 


CVS adalah sistem untuk mengontrol versi pengembangan software. CVS 
ranti lunak yang dapat menjaga sinkronisasi kumpulan file, dan membantu ) 
/programer yang berada di tempat berbeda untuk mengerjakan suatu mk | 


sama-sama. 


agi anda yang sering mengerjakan 
project aplikasi skala menengah ke 
atas, maka akan merasakan hal yang 
merepotkan jika tidak menggunakan peran- 
ti penyinkronisasi file seperti CVS ini. 
Bayangkan jika Anda bekerja secara tim 
(misal: lima orang atau lebih) tanpa meng- 
gunakan CVS. Pada project yang Anda ker- 
jakan ada beberapa file yang perlu dimodi- 
fikasi atau ditambahkan secara bersamaan 
oleh beberapa orang. Untuk memberitahu 
setiap perubahan yang dilakukan oleh tim 
Anda, orang yang memodifikasi file harus 
memberitahukan pada anggota tim yang 
lain perubahan apa yang telah dia lakukan, 
dan apa saja nama file yang telah diubah. 
Jika perubahan yang dilakukan sering dan 
anggota tim Anda banyak, tentu sangatlah 
tidak smart untuk memberitahukan setiap 
perubahan yang telah terjadi kepada ang- 
gota tim yang lain. Maka dari itulah dibu- 
tuhkan suatu sistem pengontrol, yang salah 


File Edit View Terminal Tabs Help 
| root@ ws034:/usr/src/cvs-1.12.12 





| supriyanto@ws034:/usr/src/cvs-1.12.12 


satunya adalah CVS. Sebelum mengerjakan 
project, Anda harus membuat sebuah CVS 
repository terlebih dahulu. 

Untuk menyiapkan server kita agar siap 
menjadi CVS Repository (server), maka 
perlu tersedia paket cvs dalam sistem kita, 
Instalasinya cukup mudah baik yang meng- 
gunakan paket manager rpm, debian, mau- 


pun instalasi dari source. 


Instalasi software CVS 
Untuk melakukan instalasi cvs dari source, 
Anda bisa mengikuti petunjuk berikut ini: 
1. Download terlebih dahulu, progam CVS, 
pada situs https://www.cvshome.org, atau 
anda mengcopynya dari CD majalah Info- 
LINUX edisi ini. 
2. Masuk konsol, lalu login sebagai root 
yl = 
login : root 
Password : <ketikkan password 
root anda> 


File Edit View Terminal Tabs Help 


root@ws034:/usr/src/cvs-1.12.12 


i} tid 


Hi dil di 






3. Dengan mengamsumsikan Anda me- 
nyimpan file cvs-1.12.12.tar.gz pada di- 
rectory /home/user, lakukan ekstraksi 
file tersebut : 

# cd /usr/src 
# tar -xzvf /home/supri/cvs- 
MMA Ata gz 
# ./configure 

make 

make check 

make install 

make clean 


+ + # + 


Setting CVS Server 


Setelah instalasi software CVS selesai, beri- 
kutnya kami akan menjelaskan cara setting 
CVS server berikut cara penggunaannya. 
1. Tambah User Dan Group CVS 
Buat user dan group CVS, dengan me- 
ngetikkan perintah di bawah ini: 
# useradd -M -s /sbin/nologin 
CVS 





"| root@ws034:~ 








[root@ws034 cvs-1.12.12]# make install 
Making install in lib 
make [1]: Entering directory /usr/src/cvs-1.12.12/lib' 


: Entering directory /usr/src/cvs-1.12.12/lib' 

: Entering directory /usr/src/cvs-1.12.12/lib' 

: Nothing to be done for ‘install-exec-am'. 

: Nothing to be done for ‘install-data-am'. 

: Leaving directory /usr/src/cvs-1.12.12/lib' 

: Leaving directory /usr/src/cvs-1.12.12/lib'" 

: Leaving directory /usr/src/cvs-1.12.12/lib' 
Making install in zlib 
make[1]: Entering directory /usr/src/cvs-1.12.12/zlib' 
make[1]: Nothing to be done for ‘install’. 
make[1]: Leaving directory /usr/src/cvs-1.12.12/zlib' 
Making install in diff 
make[1]: Entering directory /usr/src/cvs-1.12.12/diff'" 
make[2]: Entering directory /usr/src/cvs-1.12.12/diff'" 
make[2]: Nothing to be done for ‘install-exec-am'. 
make[2]: Nothing to be done for ‘install-data-am'. 
make[2]: Leaving directory /usr/src/cvs-1.12.12/diff' 
make[1]: Leaving directory /usr/src/cvs-1.12.12/diff' 
Making install in sre 
make[1]: Entering directory '/usr/src/cvs-1.12.12/src' 
make[2]: Entering directory '/usr/src/cvs-1.12.12/src' 
test -z "/usr/local/cvs/bin" || mkdir -p -- "/usr/local/cvs/bin" 

/usr/bin/install -c 'cvs' '/usr/local/cvs/bin/cvs' 
test -z "/usr/local/cvs/bin" || mkdir -p -- "/usr/local/cvs/bin" 
/usr/bin/install -c 'cvsbug' '/usr/local/cvs/bin/cvsbug' 

make[2]: Nothing to be done for ‘install-data-am'. 
make[2]: Leaving directory /usr/src/cvs-1.12.12/src' 
make[1]: Leaving directory '/usr/src/cvs-1.12.12/src' 
Making install in man 

: Entering directory /usr/src/cvs-1.12.12/man' 

: Entering directory /usr/src/cvs-1.12. 12/nan' 

: Nothing to be done for ‘install-exec-am' 


mon /mon "| mbdin 


Gambar 1. Instalasi CVS Server. 


men / Tacs) lnno Iman /man tl 


56 INFOLINUX 07/2005 


[root@ws034 ~]# nmap localhost 


STATE SERVICE 
open ssh 

open smtp 

open rpcbind 
open ipp 
NFS-or-IIS 
2401/tep open cvspserver 


[root@ws034 ~]# 








Starting nmap 3.70 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2005-05-23 09:19 WIT 
Interesting ports on ws034.pinpoint.co.id (127.0.0.1): 
(The 1654 ports scanned but not shown below are in state: closed) 


Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 0.632 seconds 








Gambar 2. Menge-check port CVS Server. 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








CVS Server 








HE 


File Edit View Terminal Tabs Help File Edit View Terminal Tabs Help 











root@ ws034:/usr/local/cvsroot | supriyanto@ws034:/mnt/workplace/redaksi/infolinux | supriyanto@ ws034:~/class/bfennema/project root@ ws034:/usr/local/cvsroot | supriyanto@ ws034:/mnt/workplace/redaksi/infolinux supriyanto@ ws034:~/project 


Isupriyanto@ws034 project]$ cvs import -m "Sample Program" project sample start 
am 


N project/Makefile 


No conflicts created by this import 
[supriyanto@ws034 ~]$ cd project/ 


[supriyanto@ws034 project]$ 1s 
bar.c CVS foo.c main.c Makefile 


[supriyanto@ws034 project]$ | 


Gambar 3. CVS import. 


# useradd -M -s /sbin/nologin 
anonymous 


Lalu edit file /etc/group untuk menam- 
bahkan user lain ke CVS group 
# vi /etc/group 


GV S 5X2 5022 Upi anonymous 
. Check file /etc/services 


Check apakah baris berikut, sudah ter- 
dapat di file /etc/services 


cvspserver 24@1/tcp # CVS 
client/server operations 
cvspserver 24@1/udp # CVS 


client/server operations 


Kalau sudah ada biarkan, kalau belum 
ada tambahkan baris di atas ke dalam file 
tersebut. 

. Buat file cvs di /etc/xinetd.d 

Agar service cvs server dapat berjalan 
buat file dengan nama cvs dan letakkan 
di directory /etc/xinetd.d 

# vi /etc/xinetd.d/cvs 

service cvspserver 


{ 
disable = no 
socket_type = stream 
protocol = tcp 
wait = no 
user = root 
passenv = PATH 
server = /usr/bin/cvs 
server_args = -f --allow- 
root=/usr/local/cvsroot 
pserver 

} 


4. Restart service xinetd 


Service xinetd harus di-restart, agar set- 
tingan di atas dibaca oleh system. 
# /etc/init.d/xinetd restart 





[supriyanto@ws034 project]$ 





Gambar 4. CVS checkout. 


Check apakah port untuk service CVS 
server sudah aktif atau belum, dengan 
mengetikkan perintah berikut: 

# nmap localhost 


. Buat Repository Server 


Repository adalah folder file-file kerja 
yang akan dikerjakan secara bersama- 
sama. Sebagai contoh, penulis menetap- 
kan directory /usr/local/cvsroot sebagai 
tempat repository. 

Untuk membuat repository, ketikkan 
perintah di bawah ini: 

# cvs -d /usr/local/cysroot 
UN 


Buat direktori dan set hak aksesnya : 

# export CVSROOT=/usr/local/ 
cvsroot 

# chown -R cvs.cvs $CVSROOT 

# chmod ug+rwx $CVSROOT 

# chmod o-rwx $CVSROOT 

# chmod gts $CVSROOT 


Buat symbolic link. Link menyesuaikan 
“allow-root” di /etc/xinetd.d/cvspserver 
# In -s $CVSROOT /cvs 


. Buat password untuk user-user CVS 


Pindah ke directory CVSROOT 
# cd /usr/local/cvsroot/ 
CVSROOT 


Buat file yang bernama random.pl untuk 
menggenerate password user CVS. 
# vi random.pl 


#!/usr/bin/perl 

srand (time()); 

my $randletter = “(int (rand 
en ne randa det co)) 
PL OST A9); 

my fsalt = sprintf (“%cC%C”, 


www.infolinux.web.id 








eval $randletter, eval 
$randletter); 

my $plaintext shift; 
my $crypttext = crypt 
($plaintext, $salt); 
print “erypetext an: 


Berikutnya ubah hak akses file random. 
pl agar bisa di executable, dan jalankan 
file itu untuk mendapatkan random 
password. (Misal : saya ingin memberi- 
kan password supriaje untuk user supri) 
# chmod 777 random.pl! 

# chown cvs.cvs random.pl! 

# ./random.pl supriaje 
Axixk2JstOPvU 


Copy-kan hasil random ini ke file pass- 
wd. 

# vi /usr/local/cvsroot/ 
CVSROOT/passwd 


supri:Axixk2JstOPVU:cvs 
anonymouS: :CvS 


Lalu rubah perizinan file passwd ini agar 
tidak bisa dibaca oleh sembarangan user. 
# chmod 499 /usr/local/ 
cvsroot/CVSROOT/passwd 

# chown cvs.cvs /usr/local/ 
cvsroot/CVSROOT/passwd 


Restart kembali service xinetd Anda 
# /etc/init.d/xinetd restart 


Cara penggunaan CVS 

Setelah anda men-setting server CVS dikom- 
puter anda, selanjutnya saya akan menjelas- 
kan cara pemakaian CVS itu sendiri. 


1. Menaruh file project dalam CVS 


Pertama-tama copy-kan file latihan yang 
ada di CD yang berada pada directory tuto- 


INFOLINUX 07/2005 57 





CVS Server 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








rial, namanya latihan.tar.gz. Dimisalkan file 
ini berada di home direktori Anda. 
Login sebagai user biasa, misal di sini 
saya memakai contoh user supri. 
$ cd /home/supri 
tar =xzvi lavihan.tar.gz 
mkdir class 
cd class 
mkdir bfennema 
cd bfennema 
mkdir project 
cd /home/supri/class/bfennema/ 
roject 
cp /home/supri/Makefile 
cp /home/supri/main.c 
cp /home/supri/bar.c 
cp /home/supri/foo.c 


S Coe Con E Oo e KS Coe Con Coe e 


Selanjutnya kita akan menaruh keem- 
pat file tersebut ke CVS server, ganti IP 
192.168.2.80 dan username-nya sesuai de- 
ngan hostname dan user di sistem Anda. 
$ cd /home/supri/class/bfennema/ 
project 
$ export CVSROOT=:pserver: 
süpri@l9z2.168.2.809:/cvs 
$ cvs login 
password : supriaje 
$ cvs import -m “Sample Program” 
project sample start 


CVS seharusnya merespon seperti ini : 
N project/Makefile 
N project/main.c 
N project/bar.c 
N project/foo.c 


No conflicts created by this 
import 


2. Dasar penggunaan CVS 
Tadi Anda telah menambahkan ‘project’ ke 
CVS repository Anda, lalu bagaimana jika 
anda ingin mengubah file yang telah ditaruh 
di CVS repository tersebut. 

Untuk melakukan hal itu, lakukan cvs 
checkout. Agar lebih paham ikuti langkah 
berikut: 

$ cd 
$ cvs checkout project 


CVS seharusnya merespon dengan: 
cvs checkout: Updating project 


58 INFOLINUX 07/2005 


U project/Makefile 
U project bar. c 

U project/foo.c 

U project/main.c 


Maka akan tercipta folder project yang 
berisikan keempat file Makefile, bar.c, foo.c, 
and main.c, yang telah kita letakkan di CVS 
repository. 

Sekarang kita akan merubah file main. 
c, lalu mengimportnya kembali ke CVS re- 
pository. 

$ cd /home/supri/project 


Sekarang tambahkan baris 
printf(“DONE\n”); setelah function call ke 
bar() yang ada pada file main.c. (cara mu- 
dahnya lihat saja file main2.c) 

+ Vi Main.c 


tambahkan baris printf(“DONE\n”); 
atau 
$ cp /home/supri/main2.c main.c 


Sekarang anda dapat check in copy file 
terbaru. 
$ cvs commit -m “Added a DONE 
message.” main.c 


Seharusnya CVS merespon dengan: 
Checking in main.c; 
/class/’username’/cvsroot/ 
project/main.c,v <-- main.c 
new revision: 1.2; previous 
revision: 1.1 
done 


Catatan: option -m memberikan Anda 
checking message di command line. Jika ti- 
dak memakai option itu, maka pesan akan 
ditampilkan dieditor di mana dapat menti- 
pekan checking message. 


3. Menggunakan CVS untuk beberapa 
programer 
Untuk menyimulasikan penjelasan dengan 
beberapa programer, pertama ciptakan 
terlebih dahulu directori untuk programer 
kedua Anda. 
Misal namanya Programmer2. 
Klik Konsole baru, kemudian login ke 
CVS Server. 
$ export CVSROOT=:pserver: 
supri@192.168.2.80:/cvs 


www.infolinux.web.id 


$ cvs login 
password : supriaje 


Buat folder untuk programmer kedua ini 
di home directori. 
$ ca 
$ mkdir devel2 


Berikutnya, Check Out, copy project dari 
CVS Server. 
$ cd devel2 
$ cvs checkout project 


Selanjutnya, dalam direktori devel2/pro- 
ject, tambahkan kalimat printf(“YOU\n”); 
setelah printf(“BAR\n”); yang ada dalam 
file bar.c 

Svi Dar. E 


tambahkan baris printf(“YOU\n”); setelah 
printf(“BAR\n”); 

atau 

$ cp /home/súpri/barz2.c bars c 


Selanjutnya Check in bar.c yang baru 
saja diubah oleh Programmer2. 
Ners commit mMm Added ar (OU 
Darc 


Sekarang kembali ke Programmerl. 
$ cd /home/supri/project 


Lalu kita akan mengupdate file bar.c 
$ cvs update bar:c 


CVS seharusnya akan merespon dengan: 
Po pair ac 


Sekarang lihat file bar.c. Seharusnya file 
itu isinya akan sama dengan yang dimiliki 
oleh Programmer2. 

Selanjutnya, edit foo.c dan tambahkan 
baris printf(“YOU\n”); setelah baris printf 
(“FOO\n”); 

> Vi. f00.¢ 


atau 

$ cp /home/supri/rgps/ 
documentation/cvs/cvstutorial/ 
kaga te TOO.c 


lalu check in file foo.c tersebut. 
$ cvs commit -m “Added YOU” 
foo.c 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








File Edit View Terminal Tabs Help 





| JE 
File Edit View Terminal Tabs Help 





CVS Server 











root@ ws034:/usr/local/cvsroot | supriyanto@ ws034:~/class/bfennema/project 





[supriyanto@ws034 project]$ cvs commit -m "Added a DONE message." main.c 
Checking in main.c; 

/cvs/project/main.c,v <-- main.c 

new revision: 1.2; previous revision: 1.1 

done 

Isupriyanto@ws034 project]$ | 


Gambar 5. CVS commit. 


Selanjutnya kembali lagi ke direktori 
Programmer2. 
$ cd /home/supri/devel2/project 
Berikutnya tambahkan kalimat 
printf(“TOO\n”); setelah baris 
printi AU) sae 
$ vi foo.c 


tambahkan baris printf(“TOO\n”); setelah 
printf(“FOO\n”); 

atau 

$ cp /home/foo3.c 100. c 


Lalu ketikkan: 
$ cvs status foo.c 


CVS seharusnya merespon dengan: 


File: Status: 
Merge 


rod. Needs 


Working revision: | pees DE Dea 
“Some Date” 

Repository revision: 1.2 / 
class/?' username” /cvsroot/ 


project/foo.c,vV 


Sticky Tag: (none) 
Sticky Date: (none) 
Sticky Options: (none) 


Status yang lainnya adalah: 

1. Up-to-date 
File identik sama dengan revision ter- 
akhir yang ada direpository. 

2. Locally Modified 
Anda dapat mengedit file, dan belum 
meng-commit perubahan Anda. 

3. Needing Patch 
Seseorang telah meng-commit revision 
yang lebih baru ke repository. 

4. Needs Merge 





supriyanto@ws034:~/project root@ws034:/usr/local/cvsroot 





Isupriyanto@ws034 ~]$ cd 
Isupriyanto@ws034 ~]$ mkdir devel2 
Isupriyanto@ws034 ~]$ cd devel2/ 


evs checkout: Updating project 

U project/Makefile 

U project/bar.c 

U project/foo.c 

U project/main.c 

Isupriyanto@ws034 devel2]$ 1s 

project 

[supriyanto@ws034 devel2]$ cd project/ 


[supriyanto@ws034 project]$ vi bar.c 
[supriyanto@ws034 project]$ cvs commit -m 
Checking in bar.c; 
/cvs/project/bar.c,v <-- 
new revision: 1.2; previous revision: 1.1 
done 

Isupriyanto@ws034 project]$ 


bar.c 





[supriyanto@ws034 devel2]$ cvs checkout project 


“Added a YOU" bar.c 





supriyanto@ ws034:~/devel2/project | supriyanto@ ws034:~/project 








Gambar 6. Check In bar.c oleh Programmer-2. 


Seseorang telah mengcommit revision 
yang lebih baru ke repository. 


Meski demikian, Programmer2 dapat 
memerge perubahan yang dia buat dengan 
perubahan yang dibuat oleh Programmer]. 

Ketikkan perintah ini: 

$ cvs update foo.c 


CVS seharusnya meresponnya dengan: 
RCS file: /class/’ username’ / 
cvsroot/project/foo.c,vV 
retrieving revision 1.1.1.1 
retrieving revision 1.2 
Merging differences between 
Er ane i Zaint FO <¢ 
rcsmerge: warning: conflicts 
during merge 
cvs update: conflicts found in 
foo.c 
C fo0.cC 


Ketika perubahan yang kita buat di tiap 
version keluar bersamaan, kita harus mem- 
bandingkan secara manual foo.c untuk me- 
lihat apa yang ingin kita lihat. 

Lihat pada file foo.c, kita akan melihat : 

void foo() 
{ 

printi SAYO 

<<<<<<< f00.C 
printi TOON); 


PEINE OUN); 
bana 1.72 


} 


Kita lihat kalau text yang telah ditambah- 
kan oleh Programmer] antara: 
dan >>>>>>> I.2. 


Sedangkan text yang Anda tambahkan 


www.infolinux.web.id 


antara: 


dan <<<<<<< foo.c 


Untuk membetulkannya, pindahkan 
baris printf(“TOO\n”); ke setelah baris 
printf(“YOU\n”); dan hapus tambahan 
baris yang CVS tambahkan. 
$ vi foo.c 


lalu ubah sesuai dengan perintah di atas. 
atau 
$ cp /home/supri/foo4.c foo.c 


Berikutnya, commit foo.c 
$ cvs commit -m “Added T00” 
foo.c 


Branches in CVS 


Salah satu kegunaan dari CVS, terutama 
ketika memanajemen beberapa software 
produk secara bersamaan, CVS dapat 
membuat percabangan ke dalam revision 
tree. 

Versi number dari RCS tidak dapat 
melakukan release number dari suatu 
produk software. Meski demikian, CVS me- 
miliki perintah tag yang membiarkan Anda 
memberikan nama symbolic ke revision ter- 
tentu dari suatu file. Option -v ke perintah 
cvs status membiarkan anda untuk melihat 
setiap tags dalam file. 

Kembali lagi ke contoh kasus, pindahlah 
ke directory programmer1, dan ketikkan : 

$ cvs update foo.c 


Untuk mendapatkan revision terbaru 
dari foo.c 

Selanjutnya Anda ingin merilis produk 
software Anda. Untuk melakukan itu, kita 
ingin memberikan tag semua file dengan tag 
release-1. 


$ cvs tag release-l 


INFOLINUX 07/2005 59 





CVS Server 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








File Edit View Terminal Tabs Help 


File Edit View Terminal Tabs Help 








root@ ws034:/usr/local/cvsroot 


‘[supriyanto@ws034 project]$ cat bar.c 
void bar() 


| supriyanto@ ws034:~/devel2/project 


{ 
printf("BAR\n"); 


[supriyanto@ws034 project]$ cvs update bar.c 
P bar.c 

[supriyanto@ws034 project]$ cat bar.c 

void bar( 


printf("BAR\n"); 
printf("YOU\n"); 


} 

Isupriyanto@ws034 project]$ 1s 
bar.c CVS foo.c main.c Makefile 
Isupriyanto@ws034 project]$ 


Gambar 7. Check Out bar.c oleh Programmer-1. 


CVS seharusnya meresponnya dengan: 
cvs tag: Tagging 
T Makefile 
I) ee 6 
T fo0.C 
Teman. 


Jika beberapa programer lain ingin 
menge-check out release-1, dia dapat me- 
ngetikkan perintah cvs berikut: 

Misal ada programmer3, dan dia ingin 
menge-check out release-1, maka sebelum 
dia ingin menge-check out dia harus login 
ke cvs server terlebih dahulu. 

$ cd 

$ mkdir devel3 

> ca devel, 

$ export CVSROOT=:pserver: 
supri@192.168.2.80:/cvs 

$ cvs login 


password supriaje 
$ cvs checkout -r release-1 
project 


Dia akan mendapatkan release versi, di- 
samping versi terbaru. (jika lebih dari satu). 
Sekarang kita memiliki release version, 
berikutnya kita akan memulainya ke version 
2. Misalkan kita berandai-andai, kustomer 
kita komplain tentang kesalahan fatal di ver- 
si 1. Versi 2 mungkin akan mengalami hal 
yang sama enam bulan kemudian, dan bugs 
di version 1 perlu dibetulkan sekarang. 
Pertama, Anda dapat menghapus dua 
buah development trees dari tutorial sebe- 
lumnya. Caranya mudah untuk melaku- 
kannya dengan CVS. Pindah ke directory 
dimana directory Programmer! berada, dan 
ketikkan: 
$ cd 
$ cvs release -d project 


CVS seharusnya merespon dengan: 


60 INFOLINUX 07/2005 





| supriyanto@ ws034:~/project root@ ws034:/usr/local/cvsroot 


Working revision: Fl Ror Ka n 
Repository revision: 1.2 
Sticky Tag: (none) 
Sticky Date: (none) 
Sticky Options: (none) 


RCS file: /cvs/project/foo.c,v 
retrieving revision 1.1.1.1 
retrieving revision 1.2 


cvs update: conflicts found in foo.c 
C foo.c 

Isupriyanto@ws034 project]$ vi foo.c 
Isupriyanto@ws034 project]$ clear 





Gambar 8. Check Status Foo.c. 


You have [@] altered files in 
this repository. 

Are you sure you want to release 
(and delete) module “project’: 
To this response: y 


Option -d memberitahukan release cvs 
yang akan dihapus di direktori kerja. 

Anda dapat melakukan hal yang sama 
untuk directory programmer2. 

Selanjutnya kita akan menciptakan 
branch off version 1. 

Kembali ke directory home, dan ketik- 
kan: 
$ cd 
$ cvs rtag -b -r release-1l 
release-l-patches project 


CVS seharusnya meresponnya dengan 
CVS rtag: Tagging project 


Selanjutnya kita memerlukan copy direc- 
tory dari branch yang telah kita ciptakan. 
$ cvs checkout -r release-1- 
patches project 


CVS seharusnya meresponnya dengan 
cvs checkout: Updating project 
U project/Makefile 

U project/bar.c 

U project/foo.c 

U project/main.c 


Sekarang anda dapat membetulkan bugs 
di version 1. Setiap perubahan yang telah di- 
commit akan di-commit kembali ke branch 
dan bukannya ke main trunk. 

Misalkan anda membetulkan bug antara 
swap YOU and TOO printf’s di foo.c 

Ketikkan saja perintah berikut : 

TA Too C 


lakukan seperti perintah di atas 


www.infolinux.web.id 


supriyanto@ ws034:~/devel2/project 


[supriyanto@ws034 project]$ cvs status foo.c 


Status: Needs Merge 


/cvs/project/foo.c,v 


[supriyanto@ws034 project]$ cvs update foo.c 


Merging differences between 1.1.1.1 and 1.2 into foo.c 
resmerge: warning: conflicts during merge 





supriyanto@ ws034:~/project 





atau 

$ cp /home/supri/rgps/ 
documentation/cvs/cvstutorial/ 
FOO 5s C 11 COs. c 


Selanjutnya check in kembali foo.c. 
$ cvs commit -m “Fixed printf 
bug” TOO, C 


Seharusnya CVS akan merespon dengan 
hasil berikut : 
Checking in f00.c; 
/usr/local/cvsroot/project/ 
fTOO:C, V === 100-6 
new revision: 1.3.2.1; previous 
revision: 1.3 
done 


Hal ini juga memungkinkan untuk 
merge branch kembali ke main tree. Untuk 
melakukan ini, pertama release patch ver- 
sion. 

$ cd 
$ cvs release -d project 


Berikutnya, gunakan option -j ‘branch’ 
agar cvs checkout ke merge release-1 dan 
release-1-patches. 

$ cvs checkout -j release-1- 
patches project 


CVS seharusnya meresponnya dengan: 
cvs checkout: Updating project 
U project/Makefile 
U project/bar.c 
U project/foo.c 
RCS file: /class/’username’/ 
cvsroot/project/foo.c,v 
retrieving revision 1.3 
retrieving revision 1.3.2.1 
Merging differences between 1.3 
BG Ie oss Tie Ti O@sic 
U project/main.c 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 













Jika ada konflik yang terjadi di sana, maka 
kita harus membetulkannya secara manual. 
Setelah hal ini dilakukan Anda dapat 
meng-commit-nya, dengan mengetikkan 
perintah berikut: 
$ cvs commit -m “Merged patch” 
cvs commit: Examining project 
Checking in project/foo.cC; 
/usr/local/cvsroot/project/ 
POOL V ==="  f00.C 
new revision: 1.4; previous 
Reva one 
done 
cvs commit: Examining 2.4routing 
Untuk meng-commit semua file yang 
berubah adalah dengan cara me-merge 
release-I-patch ke dalam source tree seka- 
rang. 


Tambahan perintah CVS 
Menambahkan sebuah file ke module: 
Ambil file copy kerja dari modules dengan 
menggunakan cvs checkout 

$ cd 


Golocation 


=} Insan Bae Dome 


$ mkdir testing 

$ cd testing 

$ cvs checkout -j release-1- 
patches project 

$ cvs commit -m “Merged patch” 


Buat sebuah file baru ke dalam directory, 
misalkan tambah.c 
$ vi tambah c 


Isikan, lalu save 
$ cvs add tambah.c 


Gunakan cvs commit untuk check in file 
ke repository. 
$ cvs commit baru 


Menghapus sebuah file dari module: 
Yakinkan bahwa tidak ada uncommitted 
modifikasi file. 
Lalu hapus sebuah file dari direktori ker- 

ja anda, misal, main.c 

$ cd 

$ cd testing/project 

$ rm main.c 


(USA, EROPA & SINGAPORE) 
harga mulai dari Rp. 1.325.000,- 









TTT 


SUC ULE 


Anda mendapatkan : 
@ 128 Kbps Bandwidth Internasional 


@ Unlimited 100 Mbps IIX Bandwidth 
@ 8 Public IP Address 


@ Technical Support 24 x 7 x 365 
@ 99.9% Uptime Guarantee 


@ UPS Backup 








CVS Server 













Untuk menghapus file tersebut gunakan 
perintah cvs remove 
$ cvs remove main.c 
$ cvs commit main.c 


Demikian tutorial CVS yang dapat saya 
tulis. Memang pada awalnya terasa sulit 
untuk memahami konsep-konsep yang 
ada di CVS. Tetapi setelah Anda mema- 
hami konsep yang ada di CVS ini, maka 
segala kesulitan itu akan terbayar dengan 
berkurangnya waktu yang digunakan un- 
tuk sinkronisasi file yang terdapat dalam 
pembuatan software. Contoh konkretnya 
seperti yang ada disitus sourceforge.net, 
hampir semua project open source yang 
ada disitus tersebut menyediakan fasilitas 
akses CVS server bagi para developer yang 
berminat ikut serta. 

Semoga dengan contoh sederhana yang 
ada pada artikel ini, dapat membantu anda 
untuk penerapan pengerjaan software de- 
velopment yang lebih besar secara efektif 
dan efisien. 0 


Supriyanto (supriyanto@infolinux.co.id) 


Email : sales@saranadata.com 
Telp 





462 (21) 526 9257 


Business Services : 
- Colocation Server 

- Webhosting Colocation 

- Dedicated Server 

- Rack Solution 

- Internet Service Solution 
- Corp. Application Hosting 
- System Mirroring & DRC 
- Data Storage Services 

- Custom Made Solution 






Personal Services : 
- Download Services 


- E- File Storage 
- E- Photo Album 


















































































































































LDAP 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


























Integrasi User Account 
dengan LDAP 


Bagian 1 dari 3 Artikel 











- 





ae 





Salah satu kemudahan di jaringan MS Windows, Anda dapat mengakses semua server 
hanya dengan satu username dan satu password. Jangan khawatir, di Linux ada fasili- 
tas setara yaitu menggunakan LDAP, solusi integrasi username untuk memperingan tugas 
system administrator dan mempermudah user. 


Maret (03/2005) telah mengenalkan 
LDAP (Lightweight Directory Access 
Protocol) dan contoh konfigurasinya di 


[i= UX edisi Januari (01/2005) dan 


distro SUSE. Mulai edisi ini penulis akan 


membahas penggunaan LDAP sebagai 
solusi integrasi user account berbagai server, 
dengan distro Fedora Core. Bagian pertama 
ini membahas teknologi dan aplikasi sejenis 
LDAP, serta contoh konfigurasi dan peng- 


gunaan LDAP. 


Pengantar teknologi single sign-on 

Fasilitas integrasi semua server dengan satu 

username dan satu password dinamakan sing- 

le sign-on. Keuntungan yang didapat dari 

penggunaan single sign-on ialah: 

@ User tidak perlu menghafal lebih dari 
satu username dan password. 
Hal ini akan memudahkan system ad- 
ministrator karena user akan jarang me- 
minta system administrator untuk me- 
reset password-nya karena lupa. 

@ System administrator akan bekerja leb- 
ih efisien. 
Untuk membuat username seorang 
karyawan baru, mengubah konfigurasi 
username, dan menonaktifkan username 
tersebut pada saat ada seorang karyawan 
keluar, cukup dengan menambah, me- 
ngubah, atau menghapus satu username 
sekali saja. 

@ Meminimalkan kesalahan administrasi. 
Setelah system administrator mengubah 
atau menonaktifkan satu username de- 


62 INFOLINUX 07/2005 


ngan sekali perintah saja, semua server 
secara otomatis mengikuti perubahan 
tersebut tanpa ada yang terlewatkan. 


Secara logika, kepraktisan single sign-on 
adalah seperti gedung dengan beberapa ru- 
angan akan lebih praktis jika ada satu kunci 
master yang dapat membuka semua ruangan 
itu. Namun kepraktisan ini jika tidak dijaga 
dengan benar akan menjadi kelemahan. Jika 
kunci master tersebut jatuh ke tangan orang 
yang tidak berhak, akan menimbulkan 
dampak ke seluruh ruangan dalam gedung 
tersebut. Jadi, system administrator harus 
bisa menjaga keamanan password-nya. 


Beberapa aplikasi single sign-on 
yang populer 

1. Winbind 

Windbind merupakan servis pada Micro- 
soft Windows NT server, yang berfungsi 
memberikan data informasi user dan group 
serta melakukan autentikasi. 

Untuk mengintegrasikan autentikasi me- 
sin Linux/Unix ke MS Windows NT Server 
dapat menggunakan samba. Cara ini tidak 
dianjurkan mengingat rentanya keamanan 
pada Windows NT Server jika digunakan 
sebagai master autentikasi server. Jika mas- 
ter autentikasi server keamanannya lemah, 
maka seluruh client server akan sangat dira- 
gukan keamanannya. 


2. Microsoft Active Directory 
Microsoft Active Directory adalah service 


www.infolinux.web.id 


directori yang terdistribusi yang terdapat 
kali pertama pada MS Windows 2000 Server 
yang kemudian dikembangkan lebih lanjut 
pada MS Windows Server 2003. Active Di- 
rectory mempunyai fungsi sebagai direktori 
yang terpusat yang dapat mengatur seluruh 
sumber daya yang ada pada network secara 
aman. Ini memungkinkan untuk memper- 
luas penggunaannya ke seluruh gedung, 
kota, atau beberapa lokasi di dunia. 

Kerberos V5 merupakan protokol auten- 
tifikasi standar di Active Directory. Sedang- 
kan LDAP adalah protokol akses direktori 
yang mendasari Active Directory ini. Active 
Directory mendukung LDAP versi 2 dan 
LDAP versi 3 yang menggunakan Secure 
Sockets Layer (SSL). 

Mekanisme autentikasi digunakan un- 
tuk mengecek identitas user atau komputer. 
Setelah proses autentikasi identitas user se- 
lesai, domain controller akan membuat se- 
buah access token untuk menyatakan akses 
level dari user tersebut dalam mengakses 
segala sumber daya dalam network. Dengan 
access token, user tidak perlu melakukan 
login berulang-ulang pada saat mengakses 
servis lain pada server lain yang ada dalam 
satu domain, pada saat proses autentikasi 
dilakukan. 

Autentikasi di antara domain berdasar- 
kan kepercayaan (trust). Hubungan keper- 
cayaan di adakan di antara satu atau dua 
domain untuk mengizinkan user dalam satu 
domain diautentikasi oleh domain control- 
ler dalam domain lainnya. 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





3. NIS 

Network Information Service (NIS) meru- 
pakan sebuah servis pada Unix dan Linux 
yang menyediakan informasi ke semua 
mesin-mesin di network. Informasi yang 
didistribusikan oleh NIS contohnya adalah 
username, password, home directory (/etc/ 
passwd), dan informasi group (/etc/group). 
NIS sebelumnya dikenal sebagai Sun Yellow 
Pages (YP). Nama Yellow Pages merupakan 
merk terdaftar dari British Telecom di Ing- 
gris dan tidak boleh digunakan tanpa seizin 
perusahaan tersebut, sehingga Sun akhirnya 
mengubah namanya menjadi NIS. 


4. NIS+ 

NIS+ merupakan penyempuranaan NIS lebih 
lanjut oleh Sun Microsystems. Kelebihannya 
ialah peningkatan keamanan protokol NIS, 
seperti setiap paket data terenkripsi, serta 
item-item data yang disimpan lebih banyak 
dan lebih detail sehingga dapat menangani 
sistem pada organisasi yang besar. Kelema- 
han utamanya, NIS+ merupakan standar ter- 
tutup yang dimiliki oleh Sun. Meskipun pe- 
rusahaan lainnya dapat membuat client ber- 
dasarkan teknologi NIS+, tetapi untuk mem- 
peroleh NIS- server harus membeli dari Sun. 
NIS+ server jalan pada sistem operasi Sun 
Solaris. Model penamaan dari NIS+ ialah 
berdasarkan struktur pohon (tree). Tiap titik 
dalam pohon berhubungan ke sebuah NIS+ 
object, yang terdiri atas enam tipe: direktori, 
entri, group, link, tabel, dan privat. 


5. Novell eDirectory 

eDirectory adalah direktori servis yang 
merupakan pengembangan lebih lanjut dari 
NDS (Novell Directory Servic-+/*e) yang 
dulu populer pada sistem operasi jaringan 
Novell NetWare. eDirectory menggunakan 
LDAP sebagai standar protokol pengak- 
sesan. Kelebihan eDirectory ini kompati- 
bel dengan berbagai protokol standar sep- 
erti LDAP versi 3, XML, DSML, SOAP, dan 
lain-lain. eDirectory dapat dijalankan pada 
berbagai operating sistem: Linux, Windows, 
Solaris, AIX, NetWare, dan HP-UX. eDirec- 
tory menjadi dasar yang menghubungkan 
user dengan hak akses mereka, dengan sum- 
ber daya yang dimiliki perusahaan. 


Di luar kelima teknologi single sign-on di 
atas masih ada beberapa yang lainnya. Ke- 


lima teknologi single sign-on ini sering dite- 
mui oleh para user pada saat sekarang ini di 
lingkungan sistem operasi Windows, Novell 
dan Linux/Unix. Dari kelima teknologi 
tersebut, dua teknologi yang terbaru adalah 
MS Active Directory dan Novell eDirectory, 
yang menggunakan LDAP sebagai protokol 
pengaksesan. Bahkan Sun sendiri pada saat 
ini memutuskan untuk tidak meneruskan 
penggembangan NIS+ tetapi menggunakan 
Sun One Directory Server yang juga meng- 
gunakan LDAP. Produk tersebut dibeli 
dari Netscape yang sebelumnya bernama 
Netscape Directory Server. Jelaslah bahwa 
LDAP telah menjadi standar protokol untuk 
pengakses servis direktori saat ini. 


Servis direktori 

Servis direktori adalah suatu database khu- 
sus yang teroptimasi untuk membaca dan 
mencari informasi direktori. Direktori ber- 
isi deskripsi dan atribut yang mempunyai 
kemampuan untuk menyaring (filter) de- 
ngan baik. Servis direktori umumnya tidak 
mendukung proses transaksi rumit seperti 
roll-back yang lazimnya ditemukan di sistem 
manajemen database (DBMS) yang didesain 
untuk menangani volume data dalam jum- 
lah sangat besar dengan proses update yang 
kompleks. 

Proses update direktori merupakan 
proses sederhana. Direktori didesain untuk 
memberikan respon dengan cepat untuk 
pencarian data dengan volume besar. Direk- 
tori mempunyai kemampuan untuk merep- 
likasi/menggandakan informasi secara luas 
agar dapat diakses setiap saat, informasi di 
dalamnya dapat dipercaya, dan waktu res- 
pon yang pendek. Ketika informasi dalam 
direktori direplikasi, ketidakkonsistenan se- 
mentara antara replika adalah wajar, selama 
beberapa saat kemudian mereka disinkron- 
kan. 

Metode yang berbeda mengizinkan ber- 
bagai informasi untuk disimpan dalam 
direktori dan diletakkan sesuai dengan 
ketentuan (rule) yang berbeda. Misalnya, 
bagaimana informasi kemudian direferen- 
sikan, diambil, dan di-update/diperbarui, 
bagaimana diproteksi dari akses yang tidak 
diizinkan, dan sebagainya. 

Servis direktori lokal menyediakan servis 
ke konteks yang terbatas untuk lingkungan 
tertentu saja (contoh, servis whois di satu 


www.infolinux.web.id 





LDAP 





mesin). Sedangkan servis global menye- 
diakan servis ke konteks yang lebih luas 
(contoh, ke seluruh Internet). Servis global 
biasanya terdistribusi, artinya data mere- 
ka tersebar luas pada banyak mesin, yang 
semuanya bersama-sama saling membantu 
beroperasi untuk menyediakan servis direk- 
tori. Internet Domain Name System (DNS) 
adalah contoh dari servis direktori terdistri- 
busi secara global. 


LDAP 


LDAP merupakan singkatan dari Light- 
weight Directory Access Protocol (Protokol 
Akses Direktori Ringan). Artinya, ini adalah 
protokol kelas ringan untuk mengakses ser- 
vis direktori, yang berdasarkan pada pro- 
tokol servis direktori X.500. LDAP berjalan 
melalui protokol TCP/IP. Pendefinisian se- 
cara detail LDAP ada dalam RFC 2251 “The 
Lightweight Directory Access Protocol (v3)” 
dan dokumen lainnya menyatakan spesifi- 
kasi teknik ada pada RFC 3377. 

Model informasi LDAP adalah ber- 
dasarkan entri. Sebuah entri adalah koleksi 
atribut yang mempunyai nama yang ter- 
bedakan (Distinguished Name/DN) secara 
global. DN ini digunakan sebagai referensi 
ke entri yang secara unik berbeda dengan 
nilai DN yang lainnya. Setiap atribut entri 
mempunyai sebuah tipe dengan satu nilai 
atau lebih. Tipe biasanya string singkatan 
khusus, seperti “cn” untuk common name, 
atau “mail” untuk alamat e-mail. 

Sintaks dari nilai bergantung kepada 
tipe atribut. Contoh, atribut cn mungkin 
kata-kata 
Atribut mail mungkin berisi alamat email 
Atribut 
mungkin terdiri sebuah foto dalam format 
binari JPEG. 


berisi “Junus Djunawidjaja”. 


“junus@dynre.com”. jpegPhoto 





dc=ne dc=com dcsorg 






Organisation 


ou=Peo 


Organisation Unit 
uid=jur usd 


© [ Person ] 











Gambar 1. Pohon direktori LDAP. 


INFOLINUX 07/2005 63 





LDAP 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Dalam LDAP, entri direktori disusun 
dalam sebuah hirarki struktur seperti pohon 
(tree). Struktur pohon LDAP pada umum- 
nya saat sekarang ini berdasarkan nama 
domain internet. Pendekatan penamaan 
servis direktori mirip dengan penamaan 
pada DNS ini yang paling popular. Gam- 
bar 1 menunjukkan sebuah contoh pohon 
direktori LDAP menggunakan penamaan 
berdasarkan domain. 

Selain secara struktur pohon dengan 
penamaan internet, juga dapat berupa 
struktur pohon dengan cara penamaan 
tradisional. Struktur ini merefleksikan geo- 
grafis atau lingkup organisasi. Entri-entri 
mewakili negara-negara, terlihat di atas dari 
pohon (tree). Di bawah mereka adalah entri 
yang menyatakan provinsi dan organisasi 
nasional. Di bawah nya lagi mungkin entri 
yang menyatakan unit organisasi, orang, 
printer, dokumen, dan lain-lain. 

LDAP dapat mengontrol atribut-atribut 
yang diperlukan dan diizinkan dalam sebuah 
entri, melalui penggunaan atribut spesial 
yang dinamakan objectClass. Angka-angka 
dari atribut objectClass menyatakan aturan 
(rule) schema yang ditaati oleh entri. 

Sebuah entri direferensi oleh nama yang 
berbeda dari yang lain, yang dibentuk dari 
nama entri itu sendiri. Ini dinamakan nama 
relatif yang membedakan (Relative Disti- 
nguished Name/RDN) dan menggabung- 
kan nama-nama dari entri-entri di atasnya 
atau sebelumnya. Sebagi contoh, entri un- 
tuk “Junus Djunawidjaja” pada penamaan 
berdasarkan Internet contoh di atas mem- 
punyai RDN: uid=junusd dan DN dari 
uid=junusd, ou=People,dc=dynre,dc=com. 

Operasi update yang ada, seperti untuk 
menambah dan menghapus sebuah entri 
dari direktori, adalah mengubah entri yang 
ada dan mengubah nama dari sebuah en- 
tri. Sebagian besar waktu LDAP digunakan 
untuk operasi mencari informasi dalam di- 
rektori (query). Operasi pencarian LDAP 
memungkinkan beberapa bagian dari direk- 
tori untuk mencari entri-entri yang sama de- 
ngan beberapa kriteria yang dispesifikasikan 
oleh filter search. 

Sebagai contoh operasi pencarian (que- 
ry): 

@ Mencari cabang dari direktori di bawah 
dc=dynre, dc=com untuk orang-orang 
dengan nama “Junus”, lalu memanggil 


64 INFOLINUX 07/2005 


alamat kantor dari setiap entri yang dite- 
mukan. 

@ Atau juga dimungkinkan untuk mencari 
entri secara keseluruhan di bawah entri 
ou=Group untuk organisasi yang mem- 
punyai kelompok Group—” admin”, lalu 
menampilkan semua anggota group di 
dalamnya. 


Cara kerja LDAP 

Secara teknis, LDAP adalah sebuah pro- 
tokol untuk mengakses ke servis direktori 
X.500, yang merupakan direktori servis 
yang diatur oleh OSI. Awalnya, client 
LDAP mengakses gateway ke servis direk- 
tori X.500. Gateway ini menjalankan LDAP 
di antara client dan gateway, dan men- 
jalankan Protokol Akses Direktori (Direc- 
tory Access Protocol/DAP) X.500 antara 
gateway dan X.500 server. DAP adalah se- 
buah protokol kelas berat yang beroperasi 
melalui tumpukan protokol OSI secara 
penuh dan memerlukan pemrosesan yang 
sangat signifikan dari sumber daya kom- 
putasi. LDAP didesain untuk beroperasi 
melalui TCP/IP dan menyediakan sebagian 
besar dari fungsi DAP dengan biaya yang 
sangat lebih rendah. 

LDAP berdasarkan 
model client-server. Satu atau lebih server 
LDAP membentuk pohon (tree) direktori 
informasi. Client terkoneksi ke server dan 


Service direktori 


mengajukan pertanyaan. Server merespon 
dengan jawaban dan/atau dengan pointer, 
ke arah mana client dapat mendapat tamba- 
han informasi (khususnya ke server LDAP 
yang lain). Gambar 2 menunjukkan proses 
koneksi dari client ke server LDAP pertama 
dan server LDAP kedua yang ditunjuk oleh 
server LDAP pertama. 

Tidak masalah pada server LDAP yang 
mana seorang client akan terkoneksi. Cli- 
ent tersebut akan mendapat informasi yang 
sama dari server direktori berupa sebuah 
nama yang direpresentasikan ke satu LDAP 
server sebagai entri referensi yang akan 
menunjuk ke server LDAP lainnya. Ini ciri 
khas penting bagi servis direktori global se- 
perti LDAP. 

Servis direktori LDAP menyediakan pro- 
teksi keamanan, yang dapat diset pada saat 
orang akan melihat informasi diharuskan 
untuk melewati proses authentifikasi atau 
login terlebih dahulu. Sehingga orang yang 


www.infolinux.web.id 











LDAP N oe 
Server 1 erver 
ae — 














Gambar 2. Proses koneksi dari client ke server LDAP pertama dan 
kedua. 


tidak terautentifikasi identitasnya, tidak 
berhak untuk melihatnya. 


LDAP Server pada lingkungan Unix 

dan Linux 

Pada lingkungan sistem operasi Unix dan 

Linux terdapat berbagai macam LDAP ser- 

ver misalnya: 

@ IBM Directory Server dan Sun One Di- 
rectory Server sebagai contoh produk 
proprietary atau tidak free. 

@ University of Michigan LDAP server 
dan OpenLDAP server sebagai contoh 
produk yang free. 


Kita akan membahas penggunaan Open- 
LDAP server, karena software ini telah men- 
jadi LDAP server standar pada berbagai 
distribusi Linux besar seperti Red Hat, 
SUSE, Mandrake, maupun Debian. Open- 
LDAP server dibuat berdasarkan pada versi 
terakhir dari University of Michigan LDAP 
Server. 

OpenLDAP mempunyai daemon slapd 
dan slurpd. Daemon slapd yang berdiri 
sendiri dapat dilihat sebagai sebuah ser- 
vis direktori X.500 kelas ringan. Ini tidak 
mengimplementasi Protokol Akses Direkto- 
ri kelas berat X.500. Sebagai direktori server 
kelas ringan, slapd hanya mengimplemen- 
tasi sebagian kecil dari model X.500. Sedang- 
kan daemon slurpd digunakan mereplikasi 
informasi direktori dari daemon slapd. 
Client tidak dapat meng-update informasi 
direktori yang ada pada slurpd secara lang- 
sung. slurpd akan mereferensi ke slapd jika 
ada permintaan untuk update informasi. 
Guna dari replikasi direktori menggunakan 
slurpd untuk memperingan beban pada 
daemon utama slapd, serta untuk redudansi 
pada saat slapd tidak berjalan. Jadi, mesin- 
mesin client akan tetap dapat mengakses 
informasi direktori melalui slurpd. 

Pembahasan di atas merupakan penjela- 
san prinsip dasar LDAP secara garis besar 
sehingga diharapkan pembaca awam akan 
mudah untuk memahaminya. Jika pembaca 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





ingin mendapat informasi lebih detail dapat 
membaca OpenLDAP User Guide di (www. 
openldap.org). 


Contoh penggunaan OpenLDAP 

File dengan format LDIF berisi struktur 
data LDAP. Ini merupakan file input stan- 
dar pada utility-utility ldap client seperti 
slapadd dan Idapadd. File format LDIF ini 
dapat dibuat menggunakan sembarang text 
editor (misalnya: vi, pico, dan emacs). Sa- 
ngat jarang pengguna membuatnya dengan 
mengetikkan langsung secara interaktif ke 
utility Idap client, karena banyaknya teks 
yang harus diketikkan. 

Berikut ini contoh file format LDIF 
yang berisi data sebuah account user 
dari server direktori dengan base dn: 
dc=dynre,dc=com. Ranting-ranting uta- 
manya berisi data kelompok People dan 
Group. Dalam ranting kelompok People 
dan Group berisi data username dan group 
dari user “junusd”. Di sini untuk mem- 
persingkat contoh file LDIF, hanya diberi- 
kan contoh dua data kelompok People dan 
Group saja. Server direktori sebenarnya 
dapat berisi data kelompok: Aliases, Hosts, 
Mounts, Netgroup, Networks, Protocols, 
RPC, Services, dan sebagainya. 
dn: dc=dynre,dc=com 
dc: dynre 
objectClass: top 
objectClass: domain 
objectClass: domainRelatedObject 
associatedDomain: dynre.com 


dn: 


ou=People,dc=dynre,dc=com 































[root@junusd tmp]# slapcat 
dn: dc=dynre ,dc=com 

dc: dynre 

objectClass: top 
objectClass: domain 
objectClass: domainRelatedObject 





id= ,ou=' ,dc= ,dc=com 





entryCSN: 2005012517 :18 :03Z#0x0001#0#0000 














dn: ou=People,dc=dynre ,dc=com 

ou: People 

objectClass: top 

objectClass: organizationalUnit 

objectClass: domainRelatedObject 
associatedDomain: dynre.com 
structuralObjectClass: organizationalUnit 
entryUUID: dObba50c-0340-1029-8601-8d42d871530d 
creatorsName: uid=root ,ou=people ,dc=dynre ,dc=com 
modifiersName: uid=root ,ou=people,dc=dynre ,dc=com 
createTimestamp: 20050125171803Z 
modifyTimestamp: 20050125171803Z 

entryCSN: 2005012517 :18 :03Z#0x0002#0#0000 






dn: ou=Group ,dc=dynre ,dc=com 
ou: Group 
objectClass: top 





ou: People 

objectClass: top 

objectClass: organizationalUnit 
objectClass: domainRelatedObject 
associatedDomain: dynre.com 


dn: ou=Group,dc=dynre,dc=com 

ou: Group 

objectClass: top 

objectClass: organizationalUnit 
objectClass: domainRelatedObject 
associatedDomain: dynre.com 


dn: cn=junusd,ou=Group,dc=dynre, 
dc=com 

objectClass: posixGroup 
objectClass: top 

cn: junusd 

userPassword: {crypt}x 
gidNumber: 5099 


dn: uid=junusd,ou=People, 
dc=dynre,dc=com 

uid: junusd 

cn: Junusd 

sn: junusd 

mail: junusd@dynre.com 
objectClass: person 
objectClass: 


organizational Person 


objectClass: 
objectClass: 
objectClass: 
objectClass: 


inetOrgPerson 
posixAccount 
top 
shadowAccount 


userPassword: {crypt}$1$.Irzjld@ 
$junusdpAQo1DU12efs3074b0 


shadowLastChange: 





12803 


v JKplorer 

















LDAP 








File Edit View Bookmark Search LDIF Options Tools Security Help 


shadowMax: 99999 
ShadowWarning: 7 
loginShell: /bin/bash 
uidNumber: 509 

gidNumber: 599 
homeDirectory: /home/junusd 


Simpan file di atas dengan nama dynre. 
Idif. Lalu tambahkan file ini ke dalam LDAP 
database dengan perintah: 

# slapadd -1 dynre.Idif 


Kemudian untuk mencek apakah data 
LDAP telah dimasukkan dengan benar, ke- 
tik perintah: 

# slapcat 


Cara menampilkan data LDAP ini dapat 
menggunakan utility LDAP client yang ber- 
basis grafis, sehingga lebih mudah untuk 
dilihat dan dimengerti. Gambar 4 menun- 
jukkan data LDAP dapat dilihat menggu- 
nakan contoh utility LDAP client, JXplorer. 

Artikel berikutnya akan menjelaskan cara 
men-setting OpenLDAP server dan meng- 
hubungkannya sebagai servis autentifikasi 
pada mesin client, cara menghubungkannya 
dengan mail server, web server, serta servis- 
servis umum lainnya. Ditambah dengan 
cara administrasi data username yang ada 
pada LDAP server. 

Artikel bagian ketiga akan menjelaskan 
cara men-setting Samba versi 3 dengan 
menggunakan LDAP sebagai servis infor- 
masi direktori, serta cara-cara administrasi- 
nya yang lebih mendalam. A 
Junus Djunawidjaja (junusd@dynre.com) 














sil sl eli la] =] a] 











m|ixilolelisiLe) 





en Sei 











Table Editor | 









in Explore | ; 


attribute type 








gen 

“(lgidNumber 
“IlhomeDirectory 
“lobjectClass 
(lobjeaclass 


junusd is 
500 





|;home/junusd 
person 





“lobjectClass 


lor ganizationalPerson 
inetOrgPerson 








[objectClass 





|posixAccount 





“lobjectClass 











(lobjeaciass 


shadowAccount 





Hsn 






junusd 





‘\luid 


\jjunusd 





“uidNumber 





500 





_||loginShell 


|{ bin/bash 








“mail 






junusd@dynre.com 





“(IshadowLastChange 





12803 





“IshadowMax 





[99999 








_||shadowWarning 


|z 








“audio 









: business Category 





#carLicense 












[description 








||destinationIndicator 
“IdisplayName 
“lemployeeNumber 
“IlemployeeType 


lgecos 
(loivenName 


(/racsimileTelephoneNumber 


















“IlhomePhone 
“lhomePostalAddress 




























































Submit || Reset || Change Class i Properties 








Connected To ‘Idap:/ /Idap.dynre.com:389" 





Gambar 3. Hasil keluaran perintah slapcat. 





Gambar 4. Tampilan JXplorer. 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX 07/2005 65 





Kamera Video Webcam 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 











Memasang Kamera 


Video Webcam — 


kan ada webcam yang tidak dapat berfungsi di Windows XP, tapi berhasil igunak di 


Linux. 


uatu hari penulis berkunjung ke 

rumah seorang teman dan melihat 

sebuah webcam bermerk Logitech 
OuickCam Express dengan konektor USB. 
Saat ditanya apa tipenya, teman saya men- 
jawab tidak tahu. Menurut teman saya itu, 
webcam ini tidak bisa dipakai dan kemung- 
kinan sudah rusak. Dia meminjamkan web- 
cam tersebut kepada saya untuk dicoba 
dipasang di Linux. Sebetulnya saya sendiri 
Bukankah di 


Linux akan lebih sulit? Jangankan di Linux, 


ragu untuk mencobanya. 


di Windows XP yang teman saya gunakan 
saja, webcam ini tidak bisa berfungsi! Itulah 
yang saya pikirkan saat itu. 


Mendeteksi kamera 

Berhubung saya tidak mempunyai PC di 
rumah, maka keesokan harinya webcam terse- 
but saya bawa ke kantor. Setibanya di kantor, 
karena PC yang saya gunakan tidak pernah 
dimatikan, maka langsung saja buka terminal 
dan menjalankan perintah (sebagai root): 

# tail -f /var/log/messages 


Kemudian webcam tersebut saya pasang 
ke port USB yang ada dan hasil dari perintah 
di atas menampilkan baris baru: 

Apr 11 15:49:47 poetih kernel: 
usb 1-1: new full speed USB 
device using uhci hcd and 
address s 


Masih penasaran, saya coba lagi dengan 
perintah dmesg. Hasilnya pada baris ter- 
akhir menunjukkan informasi yang sama: 

# dmesg 

usb 1-1: new full speed USB 
device using uhci_hcd and 
address 3 


66 INFOLINUX 07/2005 


Ternyata, Linux saya mendeteksi ada 
hardware baru di PC. Langkah selanjutnya 
adalah mencari driver untuk webcam 
ini dengan cara googling (menggunakan 
search engine http://google.com). Akhirnya 
qc-usb-0.6.2 
yang bisa didownload dari http://gce- 


penulis memilih driver 


ga.sourceforge.net. 


Download driver 

Driver ini dapat digunakan untuk kamera 
USB dengan Vendorld 0x46d dan Product- 
Id 0x840, 0x850, atau 0x870. Untuk meli- 
hat Vendorld dan Productld, gunakan per- 
intah lsusb di konsol (sebagai root). 
Contoh: 

# Isusb 

Bus 992 Device 902: ID 9424:0140 
Standard Microsystems Corp. 

Bus 992 Device ØØ1: ID gggg:gggg 
Bus 991 Device 993: ID 046d:0849 
Logitech, Inc. QuickCam Express 
Bus 991 Device O81: ID 8880: 0000 


Beberapa kamera tipe baru dari Logitech 
QuickCam Express dan Labtec dengan Pro- 
ductId 921 atau 920 tidak dapat menggu- 
nakan driver ini. Disarankan untuk meng- 
gunakan experimental driver yang ada di 
http://home.tiscali.dk/tomasgc/labtec/. 

Driver ini dapat digunakan untuk tipe 
webcam seperti di bawah ini: 

@ Logitech Quickcam Express (tipe lama, 
seperti yang penulis coba). 

Logitech Quickcam Web. 

LegoCam. 

Dexxa Webcam. 

Labtec Webcam (model lama). 

Logitech QuickCam Notebook (model 
tertentu). 


www.infolinux.web.id 








Beberapa produk webcam lainnya dari 
Logitech dapat digunakan di Linux tapi 
dengan menggunakan driver terpisah. Beri- 
kut ini adalah webcam Logitech yang tidak 
kompatibel dengan driver ini tetapi bisa 
menggunakan driver yang dapat dicari di 
Internet: 

@ Logitech Quickcam 3000 Pro. 

Logitech QuickCam 4000 Pro. 

Logitech QuickCam Notebook Pro. 
Logitech QuickCam Notebook. 

Logitech QuickCam Zoom. 

Logitech Clicksmart. 

Logitech Quickcam VC (USB and Paral- 
lel). 

Older Logitech (formally Connectix) 
Quickcams (Parallel Port). 


Driver-driver ini membutuhkan kernel 
versi 2.2.x (x >= 18), 2.4.x, atau 2.6.x. de- 
ngan dukungan USB dan Video4Linux yang 
telah diaktifkan. Penulis mencoba driver ini 
menggunakan distro Slackware 10.1 dengan 
kernel bawaan versi 2.4.29 dan 2.6.10. 


Instalasi driver 
Setelah men-download driver dengan nama 
file qc-usb-0.6.2.tar.gz, yang berukuran 145 
Kb, langkah berikutnya adalah langsung 
mengekstraknya: 

$ tar zxf qc-usb-0.0.2.tar.gz 

$ cd qc-usb-ø.6.2 


Instalasi driver dapat dilakukan secara 
manual atau dengan menggunakan “wi- 
zard? melalui skrip yang telah disediakan. 
Disarankan untuk menjalankannya sebagai 
user biasa tetapi Anda tetap harus menge- 
tahui password root, karena pada tahap ter- 
tentu Anda diwajibkan untuk memasukkan 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





password root tersebut. Pada kesempatan 
ini penulis memutuskan untuk menginstal 
dengan menggunakan wizard. Berikut ini 
adalah tahap-tahap instalasi driver: 


Tahap 1 

Tahap pertama ini, hubungkan webcam 
ke PC (jika belum terpasang). Kemudian 
jalankan skrip instalasi (guickcam.sh) yang 
ada di direktori gc-usb-0.6.2 sebagai user 
biasa dengan memberi parameter direktori 
source Linux Anda (biasanya /usr/src/linux 
atau /usr/src/linux-|versi kernel]. Misalnya: 
$ ./guickcam.sh LINUX DIR-/usr/ 
SEC Wy. 


Eksekusi skrip di atas akan menampilkan 
petunjuk instalasi seperti di bawah ini: 
-=- Logitech QuickCam USB camera 
driver installer -=- 
Hello! I am the (hopefully) e 
asy-to-use, fully automated 
qc-usb driver installation 
serie. 
At the moment, this is 
experimental, and if it doesn't 
work, don’t hesitate to quit 
this with Ctrl+C and install the 
driver manually. 


The driver is provided in source 
code form, so it has to be 
compiled. This should happen 
automatically, but it does mean 
that there are some steps 
required before installation. 


You also need to know “root” 
user password to test and 
install the driver. 


Basically you need only to keep 
hitting Enter whenever you see 
this prompt: --->. Sometimes 
you’re asked root password. 

Pay special attention to lines 
beginning with [!]. 

It means that some trouble has 
been detected. 


To most important location is 
the path to your kernel source 
or headers. This can be guessed, 
but you can specify it by 


giving it as an argument to this 
script like this: 

./guickcam.sh LINUX_DIR=/ 
usr/src/linux 


If you haven’t done it yet, now 
it would be a good moment to 
take a look at file README. 
Argument found: LINUX DIR-/usr/ 
Src nU 


Next I’m going to check if you 
have some important programs 
installed and if they and the 
kernel are of suitable version. 
Press Ctri+C to quit, Enter to 
continue ---> 


Tekan Enter untuk melanjutkan ke tahap 
berikutnya. 


Tahap 2 

Pada tahap ini skrip instalasi akan meme- 
riksa program-program yang dibutuhkan: 
/usr/bin/whoami 

/bin/su 

Musi binis 

/usr/bin/cat 

ZUST/ Din7 gce 

ZS Din Gee 

/usr/bin/make 

/usr/bin/grep 

/usr/bin/egrep 

/usr/bin/awk 

/usr/bin/sed 

/usr/bin/tail 

/usr/bin/head 

/usr/bin/install 

usr/bin/ld 

/usr/bin/uname 

NUSA net 

/usr/bin/xawtv 
7UST7 Din/ xXdpy into 

/bin/dmesg 

/usr/bin/wc 

/usr/bin/readlink 

gcc version: gcc version 3.3.4 
gcc version: gcc version 3.3.4 
Make version: GNU Make 3.89 
Linker version: GNU Id version 
2.15.92.0.2 20040927 

Kernel compiler: gcc version 
3.90 

Looking for more necessary 


www.infolinux.web.id 





Kamera Video WebCam 





programs... 
Found program /bin/depmod 

Found program /sbin/insmod 

Found program /sbin/rmmod 

Found program /sbin/modprobe 
Found program /bin/mount 

Found program /sbin/lsusb 

depmod version: module-init- 
noor II 

insmod version: module-init- 
tools version 3.1 

rmmod version: module-init-tools 
version 3.1 

modprobe version: module-init- 
tools version 3.1 

Checking whether we’re root... 
abatasya 

Checking for driver source 
code... 

Checking for write permission... 


Previous round done. Now 
checking if you have kernel 
source installed. 

Press Ctrl+C to quit.) Enter to 
continue ---> 


Jika setelah Enter menampilkan pesan 
seperti berikutnya ini, sebaiknya batalkan 
dahulu dengan menekan CTRL-C, karena 
bisa menyebabkan kegagalan. 
which: no xawtv in (/usr/local/ 
bin: /üsr/bin:/bin:/usr/xXIIR6/ 
bin:/usr/games:/usr/lib/java/ 
bim: 7 Usam Javay jre/ Dm: a) 
Warning: xawtv missing 
/üsr/bDin/xdpyinfo 
/bin/dmesg 
/usr/bin/wc 

[!] Some important programs can 
not be found on default path. 
Probably they aren’t installed. 
You should install them, for 
example, by using apt-get or 
rpm. 

WARNING: If you press Enter, 
TSI try to continue anyway, 

büt this probably will fail. You 
SHOULD press Ctrl+C now. 


Instal dahulu program yang diminta, 
misalnya xawtv. Setelah terinstal, jalankan 
kembali skrip instalasi drivernya. Pada 
contoh di atas, penulis belum mempunyai 


INFOLINUX 07/2005 67 





Kamera Video WebCam 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








program xawtv (http://linux.bytesex.org/ 
xawtv/). Berhubung penulis menggunakan 
distro Slackware 10.1 dan ternyata xawtv ti- 
dak disertakan dalam CD-nya, maka penulis 
mencari dan men-download-nya dari www. 
linuxpackages.net. Untuk instalasi program 
xawtv ini silakan baca dokumentasi yang 
disertakan dalam programnya atau cari di 
CD distro yang Anda gunakan. Setelah pro- 
gram-program yang dibutuhkan telah terse- 
dia maka ulangi lagi langkah pertama. 


Tahap 3 

Selanjutnya skrip instalasi akan memeriksa 
keabsahan nilai parameter LINUX DIR 
yang diberikan pada saat skrip dijalankan. 
Kernel source directory: /usr/ 
sre inu 

Detected kernel version is 
AE 

Kernel version name: 2.6.19 
Kernel source version code: 
132618 

Driver file name: quickcam. ko 
Module install directory: /lib/ 
modules/2.6.10 

Driver source directory (PWD): 
/home/abatasya/ download/gc-usb- 
0.6.2 

Kernel source directory (LINUX_ 
DER) Push? SiC? | TMX 

Module install directory 

CHO DURES DIR nb” 
modules/2.6.10 

Utility install directory 
(PREFIX): /üsr/local 

User options (USER OPT): 

Driver file name (use with 
insmod): guickcam.ko 

Kernel version code: 132618 


The QuickCam driver requires 
other drivers from kernel. 

I'11 now check if those seem to 
be loaded. 

Press CtriaC to quit, Enter to 
continue ---> 


Tahap 4 

Modul kernel yang dibutuhkan, seperti USB 
dan Video4Linux, harus ada pada kernel 
yang digunakan dan sudah diaktifkan. Pada 
tahap ini keberadaan modul-modul kernel 
yang dibutuhkan akan diperiksa. 


68 INFOLINUX 07/2005 


Modules loaded into the kernel: 
bttv tuner snd_pcm_oss snd_ 
mixer_oss ipv6 ohci_hcd ehci_ 
hcd intel agp hw random shpchp 
12c i891 ubhci hcd 

snd_intel8x@ snd_ac9/_codec snd 
_pcm snd_timer snd soundcore snd 
_page_alloc nvidia video_ 

buf firmware_class 

i2c_algo_bit v41l2_common btcx_ 
risc i2c_core videodev ne2k_ 
pci 8399 agpgart evdev reiserfs 


Next round: let’s see if you 
have a supported QuickCam. 
Please plug in your USB camera 
before continuing. 

Press Ctrl+C to quit, Enter to 
continue ---> 


Tahap 5 
Pada tahap ini webcam yang terpasang pada 
port USB akan diperiksa keberadaannya. 
I can find the following 
probably compatible devices: 
Bus 991 Device ØØ3: ID 946d:9849 
Logitech, Inc. QuickCam Express 


Another round done. Let’s now 
compile the driver, it takes a 
while. 

This step will also clear old 
unnecessary files from the 
directory. 

Press Ceria to quit, Enter to 
continue ---> 


Pada contoh di atas, webcam yang ter- 
pasang teridentifikasi sebagai Logitech, Inc. 
QuickCam Express dengan Vendorld 046d 
dan Productld 0840. 


Tahap 6 

Ini adalah tahap kompilasi modul driver. 
rm -f *.0 gcset show *~ .\#* 
TG Iob urea Ke 

rm -rf .tmp versions 

make -C “/usr/src/linux” 
SUBDIRS-”/home/abatasya/ 
download/gc-usb-9.6.2” modules 
V=1 USER OPT-”” 

make[1]: Entering directory `/ 
usr/src/linux-2.6.19’ 

mkdir -p /home/abatasya/ 


www.infolinux.web.id 


download/gc-usb-9.6.2/.tmp 
versions 
make -f scripts/Makefile. 
build obj-/home/abatasya/ 
download/gc-usb-9.6.2 
gcc -Wp,-MD,/home/abatasya/ 
download/gc-usb-9.6.2/ 
.gc-driver.o.d -nostdinc - 
iwithprefix include -D_ KERNEL 
-ITinclude -Wall -Wstrict- 
prototypes -Wno-trigraphs -fno- 
strict-aliasing -fno-common -02 
-fomit-frame-pointer -pipe 
-msoft-float -mpreferred-stack- 
boundary-2 -march=1486 
-Tinclude/asm-i386/mach- 
default -DNOKERNEL - DMODULE 
-DKBUILD BASENAME-gc. driver 
-DKBUILD MODNAME-guickcam -c 
-o /home/abatasya/down load/gc- 
usb-@.6.2/qc-driver.o 
/home/abatasya/down load/gc- 
usb-@.6.2/qc-driver.c 


Ldipotong | 

ld -m elf i386 -r -o /home/ 
abatasya/down load/gc-usb-9.6.2/ 
guickcam.ko 

/home/abatasya/ download/gc- 
sb-9.6.2/guickcam.o /home/ 
abatasya/down load/gc-usb-9.6.2/ 
guickcam.mod.o 
make[1]: Leaving directory ~/ 
USIP7 SIPC InmuUx=2.6., FOr 
gcc -Wall -02 -s qcset.c -o 
qcset -Im 
-rw-r--r-- 1 abatasya users 
817/78 2005-04-12 08:44 quickcam. 
ko 


Now everything should be wel | 
and the driver compiled. 

Let’s then try actually loading 
the fresh driver and testing 

if it works. 

Press CtritC to cquic.. Enter to 
continue ---> 


Tahap 7 

Tahap ini adalah persiapan untuk me-load 
modul kernel yang baru saja dikompilasi. 
Anda akan diarahkan untuk masuk pada 








Kamera Video WebCam 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 











Gambar 1. Xawtv menampilkan hasil shooting kamera. 


root mode dan masukkan password root 
yang diminta. 

To load the driver, I need to 
know the root password. 
Password: 

=== Entering root mode === 

Now I finally will try to load 
the module. 

If you’re unlucky, your computer 
might crash right now!!!! 
Consider long if you really want 
to continue. 

Press CtriaC to quit, Enter to 
continue ---> 


Tahap 8 

Modul kernel hasil kompilasi akan dicoba 
untuk di-load. Jika berhasil, maka akan ter- 
lihat pesan seperti berikut ini: 
You decided to do it, 
OOS S55 

=== Leaving root mode === 

The driver detected the 
following supported cameras: 
quickcam: QuickCam USB camera 
found (driver version QuickCam 
USB $Date: 2004/07/29 18:12:39 
$) 

quickcam: Kernel:2.6.10 bus:1 
class:FF subclass:FF vendor: @46D 
product: 8840 

quickcam: Sensor HDCS-18000/1199 
detected 

quickcam: Registered device: 
/dev/videol 


here we 


70 INFOLINUX 07/2005 


I will be using /dev/videol, if 
there are more cameras I[’11 not 
test them. 

Press Ctrl+C to quit, Enter to 
continue ---> 


Setelah modul kernel berhasil di-load, 
webcam yang penulis gunakan ternyata 
dikenali sebagai kamera QuickCam USB! 


Tahap 9 
Tahap ini akan mencoba membuat device 
yang akan digunakan oleh webcam. Pada 
contoh ini device yang digunakan adalah 
/dev/videol yang merupakan symbolic link 
dari /dev/v4l/videol. Hasilnya mungkin 
berbeda dengan yang Anda dapatkan. 
Testing if /dev/videol is 
correct. 
Trwxrwxrwx 1 root root 19 
2005-04-12 08:46 /dev/videol -> 
v41/videol 
crw-rw---- 1 root video 81, 1 
2005-04-12 98:46 /dev/v41/videol 
/dev/videol is a symbolic link 
to /dev/v41/videol. 
[!] You don’t have read/write 
access to /dev/videol. 
On many distributions, you 
should add yourself into the 
“video” group by giving command 
adduser abatasya video 
and then log in again to be able 
to access the video. 
A quick alternative is just to 


www.infolinux.web.id 


do 

chmod atrw /dev/v41/ 
videol 
WARNING: If you press Enter, 


I’11 try to continue anyway, 

but this probably will fail. You 
SHOULD press Ctrl+C now. 

Press Ctrl+C to quit, Enter to 
continue ---> 


Pada tahap ini, periksa hak akses user 
untuk device /dev/v4l/videol dengan cara 
buka satu terminal lagi (tidak dengan 
menekan Ctrl-C yang akan menghentikan 
proses instalasi). Pada terminal yang baru, 
masukkan perintah berikut: 

$ Is -1 /dev/v41/videol 
crw-r--r-- 1 root video 81, 1 
2005-04-12 98:52 /dev/v41/videol 


Jika hasilnya seperti di atas, selanjutnya 
ada dua cara yang harus dilakukan, yaitu 
menambahkan group video pada user yang 
akan menjalankan webcam atau mengubah 
hak akses /dev/v4l/videol menjadi read/ 
write untuk semua user. 

Untuk menambahkan group video pada 
user, jalankan perintah di bawah ini (sebagai 
root): 

# usermod -G video abatasya 


Kemudian periksa kembali dengan cara 
menjalankan perintah berikut: 
# id abatasya 


Jika hasilnya seperti di bawah ini, berarti 
sudah benar: 
# uid=1000(abatasya) gid= 
1@@( users) groups-199(users), 
18( video) 


Cara kedua adalah dengan mengubah 
hak akses device menjadi read/write dengan 
perintah: 

# chmod atrw /dev/v41/videol 


Untuk lebih meyakinkan, periksa kem- 
bali hak akses device tersebut dengan cara: 
$ 1s -1 /dev/v41/videol 


Pastikan hasilnya seperti di bawah ini: 
Crw-rw-rw- 1 root video 81, 

1 2005-94-12 08:52 /dev/v41/ 
videol 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Setelah menjalankan salah satu dari lang- 
kah-langkah di atas, kembali ke terminal 
sebelumnya dan tekan tombol Enter untuk 
melanjutkan ke tahap berikutnya. 


Tahap 10 

Pada tahap ini driver telah di-load dan siap 
untuk digunakan. 

Right now driver is loaded and 
should be ready to run. 

Let’s test if user applications 
can see it, starting with qcset. 
Press Ctrl+C to quit, Enter to 
continue ---> 


Tahap 11 

Pada tahap ini, webcam Anda telah dapat 
digunakan dan Anda dapat menekan Ctrl- 
C untuk mengakhiri tahapan instalasi driver 
ini. Jika X window telah aktif dan xawtv 
telah terinstall, biarkan skrip instalasi untuk 
melakukan pengetesan. 

Name Logitech 
QuickCam USB 

If you like, you can quit now 
and start using the camera - 

you have good chances that it 
works, if no problems were 
detected. 

If you have X Window System 
running and xawtv installed, 

I can now run it automatically 
for you. 

You will then also have 
opportunity to install the 
driver permanently. 

Press Ceri Seto quit, Enter to 
continue ---> 


Tahap 12 

Pengetesan modul driver dengan menggu- 

nakan xawtv. 

Launching xawtv (press q on 

xawtv window to quit it)... 

If the image is not sharp, try 

focusing it by turning the 

wheel around the camera lens. 
Xawtv -noscale -noxv -c 

“/dev/videol” 

This is xawtv-3.94, 

Linux/ W686 (2.60.10) 

WARNING: Your X-Server has no 

DGA support. 

seteuid(root): Operation not 


running on 


permitted 

v4l-conf had some trouble, 
trying to continue anyway 

ioctl: VIDIOC_QUERYCAP(driver=”” 
;card=”"”;bus_info=””;version=0.0. 
Oscapabilities-9x9 []): Unknown 
error 515 

Warning: Cannot convert string 
“-*-]edfixed-medium-r-*--39-*-*- 
x-c-*-*-*” to type FontStruct 
station “-noscale” not found 


Well, did it work, did you get a 
picture? 

If you did, you might now want 
to install the driver 
permanently. Just proceed to do 
thate 

Press Ctrl+C to quit, Enter to 
continue ---> 


Jika xawtv berhasil dijalankan dan dapat 
menampilkan gambar yang dihasilkan oleh 
kamera seperti contoh dalam Gambar 1, 
berarti Anda telah berhasil menjalankan ka- 
mera video QuickCam di Linux. 





Kamera Video WebCam 





Tahap 13 

Ini adalah tahap terakhir, driver (quickcam. 
ko) akan disalin ke (dalam contoh ini) direk- 
tori /lib/modules/2.6.10/misc/quickcam.ko 
dan utility qcset disalin ke /usr/local/bin/qc- 
set. Masukkan root password yang diminta. 
Just an extra warning: the 
driver (quickcam.ko) and 

the utility (qcset) will be now 
copied into system 

directories. If you have already 
other versions, 

they will be overwritten. Verify 
by giving root password. 
Password: 

=== Entering root mode === 
/usr/bin/install -c -D -m 

644 quickcam. ko /lib/ 
modules/2.6.19/misc/guickcam.ko 
/üsr/bin/install -c -D -m 755 
qcset /usr/local/bin/qcset 
/sbin/depmod -a 

=== Leaving root mode === 
Hopefully the driver is now 
installed and can be loaded 

with command 








“ouinux and FreeBSD 


Features : H Unlimited data transfer 
=> Complete control panels 
=> POP3 email, FTP access 
=> SSH, CGI, SQL. 
=> and much more... 
=> Start from Rp. 19.500,-/ month 
D Free Setup") 
=> 2 Months Free **) 


uso 


"STESS... 
MONEY 


Limited Offer : 
Dedicated Server 
Rp. 1.250-000,-/ mo 


Server Hosting 
Features : > Location NOC Jakarta - Indonesia (IIX) 


=> Size server : 1 U Rackmount 

=> Bandwith : 128 kbps 

-> IP Address : 8 (max) 

=> Colocation : Rp. 1.000.000,-/ month 


=> Colocation & Dedicated Server in USA 


D Domain Name Register 


=> Benefit Reseller Program 


“IT'S NEVER BEEN EASIER 


TO TARE VOVA BUSINESS ONLINE ” 


Note : *) Tran: ricti ly 
jis ii aidi 


& g CR SQL r eano 


Supporting f/u to a Web Success 
Cyber Building (d/h Elektrindo) 10 th Floor 

Jl. Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan 12710 
Phone. (021) 526 8000 Fax. (021) 52 66 444 
http:/www.cakraweb.com - info@cakraweb.com 





www.infolinux.web.id 


INFOLINUX 07/2005 7| 





Kamera Video WebCam 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








modprobe quickcam 
as root. You can put this 
command into some startup 
script to do it always 
automatically at boot. 
The exact location depends on 
distribution, and this 
script is yet too dumb to do 
this automatically. 
Press CtritC to quit, Enter to 
continue ---> 


Masih ada satu lagi yang akan kita laku- 
kan! Kita akan membuat halaman web un- 
tuk menampilkan gambar yang dihasilkan 
oleh kamera agar hasilnya dapat dinikmati 
oleh rekan kita di Internet/intranet melalui 
web browser. 


Publish it! 

Untuk menampilkan gambar yang dihasil- 

kan oleh webcam di Internet/intranet, di- 

perlukan server web dan server FTP baik 

secara lokal (di PC kita sendiri) atau di 

server utama. Untuk mempublish kita akan 

menggunakan utility webcam yang meru- 

pakan bagian dari xawtv. Sebelumnya kita 

harus membuat file konfigurasi .webcamrc 

(jangan lupa, ada titik di depannya). 
Sebagai user biasa, buat file .webcamrc 

dengan editor, kemudian simpan di home 

directory Anda, misalnya di /home/abatasya. 

Isi file .webcamrc adalah sebagai berikut: 

[grab] 

# Device yang digunakan 

device = /dev/v41/videol 

# Teks yang muncul pada gambar, 

dalam contoh ini: Abatasya 2005- 

94-12 11:07:24 

text = “Abatasya 4Y-4m-4d 

2H : %M : %S” 

fg red = 255 

fg green = 255 

fg blue = 255 


width = 329 
height = 249 
delay = 3 

wait =Ø 

input = camera 
norm = pal 
rotate = ð 

top = ð 

left = @ 
bottom = -1 


72 INFOLINUX 07/2005 


right = -1 
quality = 75 
trigger =ð 
once = @ 
[ftp] 


# alamat ftp server untuk 
mem-publish gambar Anda 

host = 192.168.1.19 

# Username dan password user ftp 
yang digunakan 

user = usernameftp 

pass = passwordftp 

dir = /home/abatasya/public_ 
html/images 

file = webcam. jpeg 

tmp = uploading. jpeg 

passive = l 


debug = @ 
auto = Ø 
local =ð 
ssh = @ 


Langkah selanjutnya adalah membuat 
file html untuk menampilkan gambar yang 
diupload ke server. Anda bebas untuk mem- 
beri nama file HTML, dalam contoh ini 
nama file tersebut adalah webcam.html dan 
isinya sebagai berikut: 

<html> 
<head> 
<META HTTP-EQUIV=”Refresh” 
CONTENT=”3; URL-webcam.htm1”- 
<title>Webcam Snapshot</title> 
</head> 
<body> 
<div align=”center”> 
<img src=”images/webcam. 
jpeg” alt-”Webcam Snapshot”> 
</div> 
</body> 
</html> 


Setelah selesai, upload file webcam.html 
ini ke server atau simpan ke direktori /home/ 
NamaUserAnda/public_html. Pada contoh 
di atas, file HTML ini akan otomatis me-re- 
fresh setiap tiga detik. Kemudian di konsol 
terminal jalankan (sebagai user biasa): 

$ webcam 


Jika menghasilkan output seperti di bawah 


ini, maka Anda telah berhasil menghubung- 
kan webcam dengan server ftp dan web. 


www.infolinux.web.id 





= Adrian's WebCam - Mozilla Firefox 
File Edit View Go Bookmarks Tools Help 





©- D- l ODYO 


"Abatasya 2005-04-12 12:38:05" 


Gambar 2. Tampilan webcam dari browser. 


reading config file: /home/ 
abatasya/.webcamrc 
ioctl: VIDIOC_QUERYCAP(driver=”” 
;card=””;bus_info=””;version=0.@. 
Oscapabilities-9x9 []): Unknown 
error 515 
ftp: lost connection 
ftp: connected to 192.168.0.1 
video4linux webcam v1.5 - (c) 
1998-2002 Gerd Knorr 
grabber contig: 
size 320x249 [24 bit TrueColor 
(LE: bgr)] 
input camera, norm pal, jpeg 
quality 75 
rotate=0, top=ð, left=ð, 
bottom=24ø, right=320 
ftp config [ftp]: 
abatasya@192.168.0.1:/home/ 
abatasya/public_html/images 
uploading. jpeg => webcam. jpeg 
ftp: connected to 192.168.0.1 
ftp: connected to 192.168.9.1 


Untuk mengujinya, jalankan browser 
Anda dan masukkan alamat berikut ini: 
http://localhost/~namauseranda/ 
webcam. html 


Jika berhasil, maka akan tampil seperti 
Gambar 2, yang menampilkan gambar de- 
ngan refresh setiap 3 detik. 

Selamat, Anda telah berhasil mem-publish 
hasil snapshot webcam di Internet/intranet! 

Dalam tutorial ini gambar tidak di- 
tampilkan secara streaming sehingga tidak 
terlalu membebani server. Hasilnya terlihat 
patah-patah, karena gambar di-upload per 
frame tetapi di-refresh di halaman web per 
3 detik. Â 
Dadan Adrian Y. (adrian@bahana.net) 








AntiWord 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Memproses Dokumen 
Microsoft Word di Web 


Bagi Anda yang terbiasa bekerja dengan OpenOffice. Ada kalanya, ketika bepergian dan 





1 
| | 


a 





membawa dokumen OpenOffice dan Anda harus melihat isinya sementara tidak ada Open- 
Office yang terinstal di komputer yang Anda gunakan (ketika di warnet misalnya), apa 
yang harus dilakukan? Pasti akan lebih mudah apabila Anda memanfaatkan program un- 
tuk meng-convert dokumen word tersebut ke format yang bisa dibaca di komputer yang 
sedang digunakan. Di artikel ini, kita akan membahas pembuatan program tersebut. 


asalah lupa meng-convert doku- 
men ke format yang lebih umum 
cukup sering penulis alami. Keti- 


ka bepergian dengan satu dokumen dan ter- 
paksa harus melihat isinya sementara kom- 
puter yang sedang digunakan tidak terinstal 
OpenOffice misalnya, merupakan masalah 
yang cukup mengganggu. Kita sebenarnya 
bisa saja mengextract dokumen SXW meng- 
gunakan WinZip, lantas membaca file XML 
yang terkandung di dalamnya. Bisa saja. Ta- 
pi, bagaimana kalau tidak ada WinZip juga? 
Seperti yang telah dikatakan, akan lebih mu- 
dah apabila memanfaatkan converter online 
untuk dokumen word. Anda bisa memilih 
untuk meng-convert ke format yang lebih 
umum seperti TEXT atau PDF. 

Di dalam artikel kali ini, kita akan me- 
manfaatkan PHP, antiword dan program 
ps2pdf untuk membangun converter online 
dokumen Word ke beberapa format lain 
seperti TEXT, PDF ataupun PS. Aplikasi 
yang kita bangun dapat dihost di server web 
untuk dapat pula menyediakan servis gratis 
kepada pengguna internet lain. 

Tentunya, hasil konversi tidaklah sempur- 
na. Program yang kita gunakan untuk meng- 
convert, antiword, secara umum hanya dapat 
mengekstrak teks dan atribut-atribut layout 
sederhana lainnya. Gambar terkadang bisa, 
namun tidak bisa diharapkan untuk mirip 
seperti dokumen word aslinya. Tapi, tentu- 
nya tidak masalah. Dapat melihat isi saja su- 
dah sangat berguna. Anda bahkan bisa meli- 
hat hidden text dokumen MS Word Anda. 


74 INFOLINUX 07/2005 


Artikel ini ditulis di distro SUSE Pro 9.1, 
PHP 4.3.4, Antiword 0.35 dan Ghostscript 
library 7.07. Untuk distro lain, harusnya ti- 
dak banyak hal yang berubah apabila semua 
program yang dibutuhkan telah terinstal. 


Mengenal Antiword 

Sebelum kita melangkah ke aplikasi, ada 
baiknya apabila kita mengenal program an- 
tiword terlebih dahulu. Program Antiword 
adalah program yang ditujukan untuk me- 
nampilkan isi dari dokumen MS Word. Pa- 
da awalnya, format yang digunakan untuk 
output hanyalah file teks. Namun seiring 
dengan perkembangannya, saat ini, pro- 
gram ini juga bisa dapat meng-convert ke 
format PS. Format output teks tentunya me- 
miliki sejumlah keterbatasan seperti gambar 
dan atribut layout lain. Dengan format PS, 
hal-hal tersebut bisa ditangani. Bagi yang 
XML mania, Anda juga bisa memanfaatkan 
antiword untuk meng-convert ke format 
XML. 

Program ini bisa di-download di http:// 
www.winfield.demon.nl/,walaupun,umum- 
nya antiword sudah dipaketkan bersama 
distro Anda. Cobalah untuk melihat ke 
dalam CD/DVD distribusi Anda sebelum 
men-download dan mengompilasi dari 
source. 

Cara menggunakan program ini sangat- 
lah mudah. Anda cukup memberikan argu- 
men berupa nama file dokumen MS Word, 
dan secara default, antiword akan meng- 
convert dokumen tersebut ke format TEXT 


www.infolinux.web.id 


dan menampilkannya ke standard output 
(layar). Contoh: 
$ antiword a.doc 


Untuk meng-convert ke format XML, 
Anda bisa memberikan opsi -x diikuti oleh 
nama DTD. Antiword yang penulis gunakan 
hanya bisa menggunakan DTD berupa db( 
docbook). Berikut ini adalah contoh kon- 
versi dokumen MS Word ke format XML: 

$ antiword -x db a.doc 


Untuk meng-convert ke format PS, Anda 
bisa memberikan opsi -p, diikuti oleh ukuran 
kertas seperti letter atau a4. Ukuran kertas di- 
berikan dalam huruf kecil. Dalam beberapa 
hal, apabila Anda mempergunakan encoding 
UTF-8, kombinasi Postscript dan UTF-8 ti- 
daklah didukung. Oleh karena itu, kita perlu 
memberikan opsi -m, untuk memberikan 
file yang berisikan character-mapping agar 
file PS tetap bisa dihasilkan. File-file charac- 
ter mapping tersebut sudah datang bersama 
paket antiword dan umumnya terletak di 
/usr/share/antiword. Anda harus menyebut- 
kan nama filenya saja dan bukan path leng- 
kap untuk opsi -m. Contoh berikut ini akan 
mengconvert a.doc format PS (ukuran kertas 
letter) dengan menggunakan pemetaan ka- 
rakter UTF-8 ke ISO-8859-1: 

$ antiword -pletter -m8859-1.txt 
a- doc ap 


Program ini akan selalu mencetak hasil 
konversi ke standard output. Apabila kita 





pe 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





ingin menyimpan ke dalam file, kita harus 

meredireksi standard output ke nama file 

seperti contoh sebelumnya. 

Catatan tambahan untuk konversi ke 
format PS. Antiword memiliki dua opsi 
tambahan yaitu -i untuk image level dan - 
L untuk mode landscape. Gunakan sesuai 
preferensi Anda. 

Baik. Antiword mampu meng-convert 
ke PS dan XML. Tapi saya ingin format 
PDF. Apa yang harus saya lakukan? Anti- 
word memang tidak bisa mengconvert lang- 
sung ke format PDF, namun Antiword su- 
dah melakukan pekerjaan yang sangat baik 
dengan dapat mengconvert ke format TEXT 
dan format PS, sebab: 

@ Anda bisa meng-convert langsung for- 
mat TEXT ke format PDF dengan me- 
manfaatkan program text2pdf yang bisa 
didapatkan di http://www.eprg.org/pd- 
fcorner/text2pdf/. Program ini mampu 
meng-convert format TEXT ke PDF 1.1 
dengan sangat cepat dan cukup bersih. 
Dalam tulisan kali ini, kita tidak me- 
manfaatkan program ini karena setelah 
beberapa kali mencoba, penulis lebih 
senang untuk menggunakan cara yang 
akan kita bahas selanjutnya. 

@ Anda bisa memanfaatkan output PS 
dari antiword dan menggunakan pro- 
gram ps2pdf yang datang bersama paket 
ghostscript library. Dengan demikian, 
kita memberi perintah sama seperti keti- 
ka kita ingin meng-convert ke format PS. 
Setelah itu, kita melewatkan output an- 
tiword ke program ps2pdf dan menyim- 
pan hasil konversi ke sebuah file PDF. 


Sebagai contoh untuk konversi ke PDF 
memanfaatkan ps2pdf: 
$ antiword -m8859-1.txt -pletter 
de doe wl pScpdi = a.pdf 


Demikianlah pengenalan menggunakan 
program antiword. Berikut ini, kita akan 
melihat bagaimana memanfaatkan pro- 
gram-program tersebut untuk menghasil- 
kan konverter online dokumen MS Word. 


Doconweb 

Secara umum, aplikasi yang akan kita bangun 
sangatlah sederhana. Apa yang kita butuhkan 
adalah file yang di-upload oleh user. Setelah 
file diterima, kita hanya perlu memanggil 


program antiword dan ps2pdf (apabila dibu- 
tuhkan) untuk menghasilkan output sesuai 
format output yang dipilih oleh user. Output 
tersebut kemudian dikembalikan ke browser 
lengkap dengan mime type-nya dan browser 
akan menangani output tersebut sesuai pe- 
ngaturan pada browser. 

Anda bisa saja membangun service untuk 
publik. Masalahnya adalah, siapa yang mau 
memberikan (meng-upload) dokumennya 
begitu saja kepada pihak yang tidak dikenal. 

Berikut ini adalah source code docon- 
web.php. Penjelasan setelah source code. 

<? 
7 k 
doconweb v9.1 
nop, 109052005, 10:48 


gpl 
a 
$app_name = “doconweb”; 
$app_version = “9.1”: 
$app copy = (c) nop 2005, GPL; 
$app_extra = “(use ghostscript 


library (c) Peter Deutsch 
<ghost@aladdin.com> and 
antiword (c) A.J. van Os 
<antiword@winfield.demon.nl>)”; 


$converter_app = “/usr/bin/ 
antiword” : 
$mapping file = “8859-1.txt”; 


Tey le OS T) 

{ 
echo “ 
<html> 
<head> 
<title></title> 
</head> 
<body> 
<h3>$app_name $app_version</ 
h3> $app_extra 
<hr noshade> 


Bg 
9 


echo “ 
<form action=’ {$_ 
SERVER[ ‘PHP_SELF’ ]}’ method= 
’ post’? enctype=’multipart/form- 
data’> 
<table border=1> 
<tr><td>Word 


www.infolinux.web.id 





AntiWord 








Open Source: 


GudangLinux 


freedom forever 
hnttp://www.gudanglinux.com 


Linux J 
Linux 
Linux 
Linux J 





GLX OpenShop” 
ITCenter Kuningan 
Lower Ground B1-21 
Jl. Prof. Dr. Satrio 
Jakarta 12940 
Ph. 021-5793-4060 
Fax 021-5793-5557 
info@gudanglinux.net 


INFOLINUX 07/2005 75 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 























AntiWord 
document</td><td><input type= o| Moxie Fireton | x 
pene ate ena 
T R ENG AND mioitocaiosttestkeantcomtesaldoconmehahp lodja ”— 
<tr><td>Output format</td><td> SES nh 
<select name=’ output A (use ghostscript library (c) Peter Deutsch and antiword (c) A.J. van Os ) 
<option value=’PDF’> Word document  |fromapaTamormom: al 
PDF</option> (Output format [ror = 
option value= PS> [Paper size (PDF & PS only) [eter =] 
PS</option> [O A 
<option value=" TEXT 2 Aplikasi doconweb. 
TEXT</option> 
</select> [‘tmp_name’]} | ps2pdf - > program yang kita gunakan, yaitu anti- 
</td></tr> 1S FILES worddoc Iil tmp word. Di komputer penulis, antiword 
<tr><td>Paper size (PDF & PS nmame`]l}.pdf && cat {$ FILES berada di /usr/bin. Sementara, variabel 
only)</td><td> ( worddoc Il tmp name ]}.pdf”; $mapping_file berisikan nama file yang 
<select name=’paper’> $header_type = digunakan untuk pemetaan karakter. 
<option value= “Content-type: application/pdf”; Karena antiword mengharuskan nama 
’ letter’>Letter</ break; file dan bukan path lengkap, maka kita 
option> case “PS”: harus menyebutkan nama filenya saja, 
<option value=’a4’> $output_arg = “ -m yang tersimpan di direktori /usr/share/ 
A4</option> $mapping_file -p antiword/. Pemetaan karakter digunakan 
</select> {3 POSTI paper I) 1$ untuk output ke PS dan PDF. 
</td></tr> FE IE worddoc Ii tps @ Setelah itu, kita memeriksa variabel $_ 
<tr><td>&nbsp ;</td><td><input name’ 11” : POST. Apabila belum diset, maka form 
type—' submit? value—' view” »—/ $header type = harus ditampilkan. Di form ini, kita me- 
td></tr> “Content-type: nyediakan fasilitas upload kepada user, 
</table> application/postscript”; beserta parameter lain untuk konversi 
</form> break; seperti tipe output dan ukuran kertas. 
ee Casey TEXT: Tipe enkode form adalah multipart/ 
$output_arg = “ {$_ form-data yang dapat digunakan untuk 
echo “ PUES worcddoc Ii tmp fasilitas upload. 
</body> name’ ]}”; @ Apabila pada pemeriksaan form sebelum- 
</html> $header_type = nyavariabel $_POST telah diset, maka ber- 
i “Content-type: text/ arti user telah men-submit form tersebut. 
} plain”; Kita pun memeriksa apakah terjadi error 
else break; pada saat meng-upload. Error bisa terjadi 
{ } karena beberapa hal. Salah satunya adalah 
Ti ($ FILESI worddoc I error: karena user tidak menyebutkan nama file- 
] != 8) header( $header type): nya. Atau, terjadi kegagalan transmisi. In- 
{ system( “$converter app formasi file-file yang diupload disimpan 
header( “Location: 4£$ SERVER $output arg”); di dalam $ FILES[<NAMA VARIABEL 
PAPA SEG io FORM UNTUK TYPE=FILE>]. $_FILES 
} if ($_POST[ ‘output’] == merupakan associative array sehingga 
else “POF aun I FEES memungkinkan kita untuk memeriksa 
{ [‘worddoc’][‘tmp_name’] . key error untuk $_FILES[‘worddoc’]. 
“pdr: Apabila bukan nol, maka terjadi kesa- 
$output_arg = “”; } lahan. Ketika terjadi kesalahan, kita 
$header_type = “”; } mengirim header untuk membawa kita 
switch ($ POSTE OU DUE I) kembali ke halaman kita sendiri (yang 
{ ?> karena $_POST belum diset, maka form 
case “PDF”: kembali ditampilkan). 
$output_arg = “ -m Penjelasan source code: @ Apabila file telah diupload dengan lan- 
$mapping file -p4$. POST @ Pertama-tama, melalui variabel $con- car, kita memeriksa tipe output yang di- 
[‘paper’]} 4$ FILESI ‘worddoc’] verter app, kita mengatur path ke lokasi inginkan. Rencananya, kita akan meng- 


76 INFOLINUX 07/2005 www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | 





Pelopor urainine LINO monesi 


Mewuj udkan Kepercayaan Anda dengan: 


gunakan cara kerja seperti berikut. Kita 
memiliki dua variabel: $header_type dan 
$output_arg. Variabel pertama berguna 
untuk melewatkan tipe dokumen (mime 
type) untuk header HTML, yang akan 
berujung bagi browser untuk menindak- 
lanjuti sesuai tipe file-nya. Misal, tipe 
HTML akan ditampilkan sebagai HT- 
ML, tipe TEXT akan ditampilkan sebagai 
TEXT dan tipe lain sesuai pengaturan di 
browser. Tentunya, untuk ketiga output 
yang diinginkan, tipe dokumennya ber- 
beda. Untuk TEXT, kita menggunakan 
text/plain, untuk PDF, kita mengguna- 
kan application/pdf dan untuk PS, kita 
menggunakan application/postscript. Se- 
mentara, variabel $output_arg berisikan 
semua arguman yang ingin dilewatkan 
ke program antiword. Dengan demikian, 
setelah kita mendapatkan isi kedua varia- 
bel tersebut pada blok switch(), kita pun 
tinggal memanggil fungsi header() un- 
tuk melewatkan tipe header dan fungsi 
system() untuk menjalankan program 
antiword beserta semua parameternya. 


MATERI 


Khusus untuk output berupa format 
PDF, kita menghapus file sementara ke- 
tika perintah system() selesai dikerjakan. 
Perhatikanlah isi dari $output arg. Setiap 
file yang di-upload oleh user akan diberi- 
kan nama random tertentu. Nama terse- 
butlah yang disimpan sebagai nama file 
untuk file yang di-upload ke harddisk ser- 
ver. Key untuk array $ FILES| worddoc | 
adalah tmp. name. Untuk format output 
berupa TEXT, maka $output arg hanya 
akan berisi nama file random tersebut. 
Untuk format output berupa PS, maka 
$mapping file -p ($ 
POST| paper)! dan nama file random 


akan berisi -m 


tersebut. Untuk format output berupa 
PDF, kita melewatkan output PS ke pro- 
gram ps2pdf dan menyimpan ke nama 
file random ditambah ekstensi pdf dan 
setelah itu memanggil program cat untuk 
menampilkan isi file PDF ke standard out- 
put, yang akan ditangkap oleh browser. 

Ada beberapa hal yang mungkin sedikit 
mengganggu. Pertama, tentunya harus 
diperhatikan pula maksimal ukuran file 


KARIER KELULUSAN: 





AntiWord 





yang diperbolehkan untuk di-upload 
(Anda bisa membaca manual PHP untuk 
lebih lengkapnya). Kedua, dengan code 
seperti ini, orang-orang bisa saja mem- 
buat robot untuk memanggil aplikasi 
kita yang akan berujung pada kegagalan 
service (DoS) karena server kelebihan tu- 
gas. Ada beberapa cara yang bisa dilaku- 
kan, misalnya dengan meminta user un- 
tuk memasukkan teks pada gambar yang 
selalu digenerate secara random (Anda 
bisa membaca resep pemrograman PHP 
milik Steven Haryanto untuk lebih jelas- 
nya). Secara umum, program ini masih 
memerlukan banyak perbaikan untuk 
diterapkan pada jaringan publik. 


Bisa kita lihat, dengan memanfaatkan tool- 
tool open source, kita bisa membangun 
solusi yang mungkin akan cukup mahal (ba- 
hasa pemrograman, web server, konverter, 
pembuat PDF umumnya bukan barang mu- 
rah di dunia proprietary) apabila kita meng- 
gunakan sistem proprietary. 2 

Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


© Mencetak PROFESIONAL LINUX 

Yang mampu membangun server dan mengelola jaringan 
komputer berbasis Linux & penerapan aplikasi pada internet/ 
intranet beserta system security-nya. 





© Hardware & Jaringan 
Komponen & Konfigurasi Komputer, 
setup & Membuat LAN 

© Linux Fundamental 

Basic User, X-Window, 

system Administration & Networking 








© IT Division pada perusahaan yang menggunakan 

komputer dim menyelesaikan pekerjaan sehari-hari 
& Support System Administration & Networking 
© ISP (Internet Service Provider) © WEB Hosting 
> Warnet Development © System Integration 















TONO! FASILITAS 1a Limu 
© Internet & Aplikasi WEB © Ruang kuliah full AC Migrasi iKa Unu 
Browser, Search Engine, Email © Tiap peserta 1 PC, Min PIII eMe AS Sanat 
7 V eri Ram 128, Netw k & 1 l etwor ystem Suppo 
FTP, HTML, CSS & JavaScript Sare e Web & Desktop Aplication 
© Shell Programming © Internet JADUAL 
z -5 . © Modul pelatihan (f4 Senin s.d. Kamis (3 bulan) y 
© Advanced System Administration © Cotton bag A Sabtu & Mi Belu! Lay 
-— 2 meme = © T-Shirt exclusive a Sabtu Ninggi(S bulan) | 
© Advanced Networking Administration || © co Linux z Jam: 08.00 s.d 12.00 WIB. 
> © Block notes x Jam: 15.50 s.d. 18. 
© PHP & MySQL © Disket A 
2 Sertifikat » 






LEMBAGA PENDIDIKAN KOMPUTER NURUL FIKRI 
Jl. Margonda Raya No. 522 - Depok “\/r-)<, (021) 7874223-24, 77206991 
Jl. Mampang Prapatan X/4 Jakarta Selatan ' (021) 7947115, 7975235 
Jl. A. Yani - Sentra Niaga B.I/12, Bekasi "“/r-ax (021) 88956879, 8853537 


LPKNF 


info Harga 





10/100 MBPS SWITCH 

3COM 3C16470 SuperStack III Baseline 10/100 Switch 16port, Unmanaged 
3COM 3C16471 SuperStack III Baseline 10/100 Switch 24port, Unmanaged 
3COM 3C16475A SuperStack III Baseline 10/100 Switch 24port + Gigabit 2port , 


3COM 3C16476A SuperStack III Baseline 10/100 Switch 48port + Gigabit 2port , 


3COM 3C17304 SuperStack III Switch 4228G 24 Port + 2x 10/100/1000 + 

2 GBIC ports, Manageable 

3COM 3CR17500-91 SuperStack III Switch 3226, 24 port, 10/100Mbps + 

2 port Gigabit ( 2 port UTP or 2 port SFP) 

3COM 3CR17501-91 SuperStack III Switch 3250, 48 port, 10/100Mbps + 

2 port Gigabit ( 2 port UTP or 2 port SFP) 

3COM 3CSFP91 3Com 1000Base-SX SFP Transceiver 

ALLIED TELESYN AT-8024 24 port 10/100, Manageable, Stacking 

ALLIED TELESYN AT-8024GB 24 port 10/100 + 2 x GBIC Slots , Manageable, 


ALLIED TELESYN AT-8026T 24x 10/100TX, 2x1000BaseTX Enhanced Stacking 


ALLIED TELESYN AT-FS708 8 Ports 10/100TX (RJ-45) Unmanaged Fast Ethernet 


ALLIED TELESYN AT-FS708LE 8 Ports 10/100TX (RJ-45) Unmanaged Fast 
Ethernet Switch, Compact Size 

CISCO WS-C2948G-GE-TX 48Ports 10/100/1000 + 4 SFP Port 

CISCO WS-C2950-12 12 port, 10/100 Autosensing, Autonegotiating Catalyst Switch 
CISCO WS-C2950-24 24 port, 10/100 Autosensing, Autonegotiating Catalyst Switch 
CISCO WS-C2950C-24 24 Ports, 10/100Mbps With 2 100BASE-FX uplinks, 
Catalyst switch, Enhanced Image 

CISCO WS-C2950G-24-El 24Ports 10/100Mbps, 2 GBIC slots, Enhanced Image 
CISCO WS-C2950SX-24 24 Ports 10/100Mbps with 2 1000BASE-SX ports, 
Standard Image only 

CISCO WS-C2950T-24 24 Ports 10/100Mbps with 2 10/100/1000BASE-T ports, 
Enchanced Image 

CISCO WS-C3750-24TS-S 10/100 Ports + 2 SFP Standard Multilayer Image 
COMPEX CGX-3224 24 Port 10/100 Mbps + 2 Port Gigabit/Fibre optic module 
(optional) switch with Integrated Routing capabillity, 12 Gbps backplane capacity, 
Rack Mount 19”, Port Trunking, Port Based & Tagged VLAN 

COMPEX PS-2208B 8 Port 10 / 100 Mbps Fast Ethernet Pocket Switch, 

1.6 Gbps backplane capacity, Compact Desktop Casing 

CISCO WS-C3550-24-SMI 24 Ports 10/100 with 2 GBIC slots, Enhanced Image 
COMPEX PS-2216 16 Port 10 / 100 Mbps Fast Ethernet Pocket Switch, 

3.2 Gbps backplane capacity, Port Trunking 

COMPEX SAS 2224 24 Port 10 / 100 Mbps Switch with Power Button Interface, 
VLAN, 4.8Gbps backplane capacity 

COMPEX SGX 3226 24 Port 10 / 100 + 2 Port 1000 Mbps switch with 

Integrated Routing capabillity for Broadband Internet Sharing 

COMPEX SXP-2224 WM 24 Port 10 / 100 Mbps Web-based Management Switch, 
VLAN, Port Trungking, 6,4 Gbps backplane capacity, Multi Platform Management, 
Optional Fibre Optic Module , Rack Mount 19” 

DLINK DES-1008D/E 8-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, Stand-alone, 


DLINK DES-1016D/E 16-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, Stand-alone, 
DLINK DES-1024 R+ 24-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, Stand-alone, 
DLINK DES-1218R+ 16-port UTP, 10/100 Mbps, Auto-sensing, Stand-alone, 


Unmanageable, support Gigabit module 
LEVELONE FSW-0807TX 8- Port 10/100Mbps Switch 





US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 


US$ 
US$ 


US$ 


US$ 


US$ 


US$ 


US$ 
US$ 


US$ 


US$ 


US$ 


US$ 


US$ 


US$ 


US$ 


US$ 





111 


139 


258 


504 


495 


495 


910 


369 


219 


629 


499 


59 


49 


3846 


895 


149 


1865 


2120 
1525 


1100 


3595 


3/7 


37 


2500 
15 


135 


585 


273 


37 


83 


167 


405 


26 





LEVELONE FSW-1602TX 16-Port Desktop Switch 

LEVELONE FSW-1620TX 16-Port Switch (11” with Rack Mount Brackets) 
LEVELONE FSW-2420TX 24-Port Switch (11” with Rack Mount Brackets) 
LINKSYS EF3124 EtherFast® 3124, 24-Port 10/100 Ethernet Switch,Autosensing 


(Module Optional) 


LINKSYS EZXS88W EtherFast, 8-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, 


Unmanageable 


LINKSYS SD205 5-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, Unmanageable 
LINKSYS SD208 EtherFast, 8-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, Rack-Mount, 


Unmanageable 


LINKSYS SD216 ETHERFAST DESKTOP 16 PORT, 10/100MBPS SWITCH 

SMC EZ1016DT EZSwitch DT 10/100 - 16 port Non Managable 

SMC EZ1024DT EZSwitch DT 10/100 - 24 port Non Managable 

SMC EZ1024FDT EZSwitch 10/100 FDT - 24 port (uses SMC-EZ108xxx modules) 


Non Managable 


SMC EZ108DT EZ Switch, 8-port UTP, 10/100Mbps, Full Duplex, IEEE 802.3x 
Flow Control , Power Supply built-in 


FIBRE / GIGABIT SWITCH 


3COM 3016478 3Com Baseline(r) Switch 2816 , 16-port, 10/100/1000Mbps, 


unmanaged 


3COM 3016479 3Com Baseline(r) Switch 2824 , 24-port, 10/100/1000Mbps, 


unmanaged 


3COM 3016485 3Com Baseline(r) Switch 2816-SFP Plus , 16-port, 


10/100/1000Mbps + 4 Slot SFP 


3COM 3C1670500 OfficeConnect Gigabit Switch 5 

3COM 3C1670800 OfficeConnect Gigabit Switch 8 

3COM 3C17700 Superstack 3 Switch 4900, 12x 100/1000baseT 

3COM 3C17701 SuperStack 3 Switch 4924 (24x100/1000Base-T Port) 

3COM 3C17702 Superstack 3 Switch 4900SX , 12x 100/1000baseSX 

3COM 3C17706 SuperStack 3 Switch 4950 12 ports 10/100/1000 Base T, 

6 ports 1000 Base SX, 6 GBIC Slots 

3COM 3017714 SuperStack 3 Switch 4900 4 Slot GBIC Module 

3COM 3CR17500-91 SuperStack 3 Switch 3226, 24 port 10/100, 2 port Gigabit 


UTP or 2 port SFP 


ALLIED TELESYN AT-GS916GB 16 port, 10/100/1000TX + 2 Gbic expansions, 


Unmanaged 


ALLIED TELESYN AT-GS924GB 24 ports, 10/100/1000TX + 2 Gbic expansions, 


Unmanaged 


CISCO WS-C2950T-48-SI 48 Ports 10/100 Mbps and 2 ports 10/100/1000BASE-T 


uplinks, Standard Image 


CISCO WS-C2970G-24T-E 24 Ports 10/100/1000T Enhanced Image 

COMPEX DSG-1005 5 port of 10/100/1000 Mbps Desktop Switch Gigabyte, 

4K MAC address, 128Kb RAM, 1Gb backplane 

COMPEX DSG-1008 8 port of 10/100/1000 Mbps Desktop Switch Gigabyte, 

4K MAC address, 128Kb RAM, 1Gb backplane 

COMPEX GSC-2008WM 8 Port 10/100/1000 Mbps,Cable CAT 6, 8K Mac address, 


Port Based VLAN & Tagged VLAN 


COMPEX SGX - 3226 24 Port 10 / 100 + 2 Port 1000 Mbps switch with Inregrated 
Routing capabillityfor Broadband Internet Sharing, optional Fibre Optic Module, 
Port Mirroring, 12 Gbps backplane capacity, Rack Mount 19”, Port Trunking, 802, 
1p Priority Queuing, Port Based & Tagged VLAN,SNMP & RMON, SNMP Managed 


Switch 


COMPEX SXP-2226WM 24 Port 10 / 100 Mbps + 2 Port 1000 Mbps Gigabyte 
Web Managed Switch, VLAN, Port Trunking 6,4 Gbps backplane capacity, 
Multi Platform Management, Optional Fibre Optic Module , Rack Mount 19” 
DLINK DGS-1008D/E 8 port 10/100/1000Base-T, Auto-sensing, Auto-MDI-X, 


Stand-alone, Unmanaged, Desktop 


US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 


US$ 
US$ 


US$ 
US$ 
US$ 
US$ 


US$ 


US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 


US$ 
US$ 


US$ 


US$ 


US$ 


US$ 
US$ 


US$ 


US$ 


US$ 


US$ 


US$ 


55 
75 
125 
140 
60 


35 
53 


95 
92 
179 
199 


69 


569 


819 


629 


110 
169 


3025 
3829 
5149 
6150 


929 
499 


599 


729 


1996 


3196 


129 


145 


1077 


589 


405 


157 





INFOLINUX 07/2005 


www.infolinux.web.id 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Teka-Teki Linux 


CKa-1e 








i Linux 








Caranya: 


Di antara susunan huruf di samping tersem- 
bunyi beberapa nama tool download yang ter- 
dapat di dunia Linux. Pada contoh di samping 
diperlihatkan “WGet'. Arah tulisan bisa berupa 
horizontal, vertikal, maupun diagonal, dengan 
arah membaca bisa dari kiri ke kanan, kanan 
ke kiri, atas ke bawah, atau bawah ke atas. 


se 
= Orr 


QAADSAADAADKNMWWAS 


Anda tidak perlu mengungkap semua nama 
tool download yang tersedia di samping, Anda 
hanya perlu mengungkap 5 (lima) nama tool 
download saja. Kemudian kirimkan jawaban 
Anda melalui kartu pos ke Redaksi InfoLINUX, 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430. Jangan 
lupa agar menyertakan kupon Kuis InfoLINUX 
yang tercantum di halaman ini. Kartu pos Anda 
kami terima paling lambat tanggal 1 Agus- 
tus 2005. Kartu pos akan diundi dan nama 
pemenang kami umumkan di InfoLINUX No. 
09/2005. 


Bagi para pemenang, harap mengonfirmasi- 
kan ke Sekretariat Redaksi InfoLINUX melalui 
telepon (021) 315-3731 ext. 40. Pemenang 
yang tinggal di Jabodetabek, harap meng- 
ambil langsung hadiahnya di Kantor Redaksi 
z @ InfoLINUX, pada jam kerja (Senin s/d Jumat 
5 ONIC GEAR pukul 9.30 s/d 16.30) dengan menyerahkan 
e identitas diri. Bagi pemenang di luar Jabode- 
tabek, hadiah akan dikirim (ongkos pengiri- 
man hadiah ditanggung pemenang). Hadiah 
yang tidak diklaim hingga dua bulan semenjak 
terbitnya edisi pengumuman ini dinyatakan 
hangus. 


DWWADMDZOwSTWOAAWSoTM 
LSP MTMTWODWSASNYLAWN 
TUTMODOPSLHAALASMA 
DAWZWOAONOVOAHWOASSSZ 
OMDMDOWHDZSOMVUAWA 
NA rFPrPAWDWSAQODQOAASD 
—==-OPFPCNADWUAADATD 


WBPMB 
ARGEV 
EAWME 
WRR IR 
UGVRG 
VOORR 
ATIOE 
B CPER 3 
BBRBZ 
VBAG BI 
RAI TR 
WRPR | 
MAFMM 
TRWW 3 
LLAGW 


DDOWAO—N AM 
LA SwYDAN—DU 

















Pemenang Teka Teki Linux Edisi 05/2005: 
Hadiah Printer Epson (45 
Didik Mulyadi 

PT POS Indonesia, Cab. Karawang - 413000 


Berniat mendapatkan Speaker dari Sonic Gear? Tersedia 1 set 
speaker Blue Thunder IIR dari Sonic Gear untuk 1 (satu) orang 
pemenang. Keyboard Lighting Bluetech 


Baca keterangannya pada Kotak di samping. in mao 





80 INFOLINUX 07/2005 www.infolinux.web.id 


EDISI MENDATANG Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








InfoLINUX Bulan Depan 





Pemimpin Umum: Mario Alisjahbana 
Pemimpin Redaksi: Rusmanto Maryanto 
Redaktur Senior: Anton R. Pardede, 
Effendy Kho ù š 
Redaktur Ahli: Budi Rahardjo, Da patka n Ed ISI 08 / 2 00 5 
| Made Wiryana, Michael S. Sunggiardi 
Staf Redaksi: E. Wiryadi Salim 
Sidang Redaksi: Ahmad Suwandi, 
Arif Yuliardi, Bonifacius S. Ryanto, 
Khairuddin 

Kontributor: Noprianto 


tn | Memanfaatkan 
carne Linux untuk Bisnis 


Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 
Telepon: (021) 315-3731, 230-5318, 


316-2108 Dunia Linux adalah dunia “free”! Kata “free” di sini bukan 
Pa Ma berarti gratis, tetapi lebih arah kebebasan. Nah, bagaima- 
MAA BARA na memanfaatkan kebebasan ini dalam dunia bisnis? 


Abdul Gofur, Lely Yulaena, Ria Canseria 


IKLAN, PROMOSI & KERJA SAMA 
Manajer: Thomas Hendra Waskita 
Staf: Imam Ariyanto, Indran B. Sapto, 
Meladi Krisbiono 


SIRKULASI: Purwaluyo 
Alamat: 

Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP 

Kawasan Industri Pulogadung ic ASM 
Jakarta 13930 


Telepon: (021) 4682-6816, 461-6779 Y 1 Ri IE: U 
Faksimili: (021) 4682-6817 
Untuk berlangganan atau pemesanan edisi- 


edisi sebelumnya lihat halaman 81 


> 


KEUANGAN: Deetje Monoarfa (Manajer) h 





PENERBIT: PT InfoLinux Media Utama 


PENCETAK: PT Dian Rakyat, Jakarta SUSE Linux 9.3 

Isi di luar tanggung jawab percetakan Novell mengatakan bahwa SUSE Linux 9.3 merupakan distro Linux 
Semua tip yang ada di dalam majalah ini yang paling komplit. Benarkah? Lihat ulasan dari distro berlogo 
gunakan atas risiko Anda sendiri. Kami tidak bunglon ini pada edisi mendatang. 


bertanggung jawab atas kehilangan data 
atau kerusakan pada komputer, alat-alat, 


A ane ear Ketika Mann Konfigurasi Squid dengan Multiple Redirector 
gunakan tip atau saran. Membahas instalasi squid, setting squid untuk memfilter situs-situs 
Linux merupakan trademark dani Linus atau banner-banner tertentu dengan redirector Adzap dan database 


Torvalds. Linux di sini adalah pemendekan 
dari GNU/Linux. 
Semua trademark lainnya merupakan hak 


masing-masing pemiliknya. Adu Tool Proxy Server 
Tool proxy di Linux bukan hanya Squid saja. Tengok kelima lainnya 
pada edisi mendatang dan tentukan mana yang lebih baik. 


situs-situs tertentu dengan bantuan redirector SquidGuard. 





Topik-topik pada edisi mendatang masih mungkin berubah. 


82 INFOLINUX 07/2005 www.infolinux.web.id 


